Sekretariat Panitia : 

Kantor PCNU Nganjuk 

Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk Kode Pos 64481 
Telp. 0823 3693 6296 


4 Materi 


K@NFERCAB XXIII 
AC IAAM (AON nganjuk 


Transformasi Pelajar Bangun Progesivitas Organisasi 


KONFERCAB cai 


Fate Pee enpa MT TEA IPONd NAN Uk 


MATERI 
KONFERENSI CABANG XXIII 
& 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


2018-2020 
Penanggungjawab 
Ahmad SyafiT Sulaiman Ketua IPNU Nganjuk 
Siti Zakiyaturrofi'ah Ketua IPPNU Nganjuk 


Tim Penyusun 


Ahmad Zainul Hasan Ketua Tim 

Muhammad Nuruddin Anggota 

M Fighy Setiyo Budi Anggota 

M Syarifudin Anggota 

Muhimatus Sholihah Anggota 

Siti Risyidah Nur Latifatul M Anggota 
Editor 


Dwiana Nurfitrianingrum 


Design 
M. Abdur Rochim Fatoni 


Diterbitkan 
Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk 
Kantor PC NU Nganjuk, Dsn. Bungur, Desa Jali, Kec. Sukomoro, 
Kab. Nganjuk 
2018-2020 


KONFERCAB cai 


TJ TN TT Tya 


KATA PENGANTAR 


Nomena era globalisasi ini memunculkan temuan baru yang meluas. Lengkap 
dengan citra dan ceritanya yang unik, khas dan berkarakter. Keunikan ini tak lain karena 
bergesekan, bersetuhan serta berinteraksi dengan beragam problematika yang dibawah 
oleh zaman. Jika keadaan berubah, maka strategi harus diubah. Jika persoalan 
menyerang dengan berbeda, maka pola berorganisasi pun juga tak bisa sama. Begitulah 
rumusannya, agar eksistensi organisasi tetap lestari. Karena melalui khidmah yang ikhlas, 
organisasi akan tetap hidup menghidupi. Kehidupan organisasi, tak lain untuk mencetak 
karakter bangsa agar lebih matang. Organisasi yang mampu “menghidupi” generasi, 
adalah organisasi yang berhasil melahirkan sumber daya manusia yang profesional 
namun tetap militan. 


Dalam kurun waktu dua tahun periode PC IPNU IPPNU Nganjuk 2019-2020, telah 
bertransformasi sesuai dengan zamannya, menyelesaikan tanggung jawab samapi detik 
terakhir. Hal ini tak lain karena komitmen IPNU IPNU Nganjuk dalam berkhidmah dalam 
jam'iyah Nahdlatul Ulama, serta konsistensinya mengawal pelajar, santri dan mahasiswa 
di Kabupaten Nganjuk. 


Berbagai kendala dan hambatan yang menghadang, alhamdulillah tidak sampai 
mencabik dan merobohkan bangunan kesolidan pengurus untuk terus mengukir jejak- 
jejak prestasi yang kini telah banyak dinikmati oleh para pelajar Kabupaten Nganjuk. 


Namun, tak ada gading yang tak retak, keindahan mawarpun masih saja dihiasi 
oleh duri. Begitupun citra positif IPNU IPPNU Nganjuk, pasti menyisakan hal-hal yang 
perlu dievaluasi, dikritisi dan dicarikan solusinya agar tetap eksis menyongsong masa 
depan. 

Maka dari itulah, penting merumuskan formulasi-formulasi materi yang sesuai 
kebutuhan organisasi yang termaktub melalui momentum Konferensi Cabang XXIII IPNU 
IPPNU Nganjuk yang diselenggarakan di Ngronggot ini. Harapannya, agar materi ini 
dibahas dengan tuntas dan ikhlas oleh para kader penerus, guna melanjutkan estafet 
kepemimpinan organisasi dengan lebih baik dan konstruktif ke depan. 


Nganjuk, 28 Maret 2021 


KONFERCAB oa 


enakk aa TA TOT Tan th 


DAFTAR ISI 
I. Kata Pengantar... Woo. oom makam 1 
II. Aa aa NN An AA PA 
III. Draf Tata Tertib Konferensi Cabang XXIII IPNU Kab. Nganjuk .................... 3 
IV. Draf Tata Tertib Konferensi Cabang XXIII IPPNU Kab. Nganjuk ................. 8 
V. Laporan Pertanggung Jawaban PC IPNU-IPPNU Kab. Nganjuk .................. 14 
BAB I PENDAHULUAN stone mam ea kem masam am 15 
BAB II REALISASI PROGRAM KERJA PC IPNU-IPPNU KAB. NGANJUK ..... 17 
BAB III ADMINISTRASI DAN KEUANGAN ......oooooooWmennnnnnnnnnnnnnaa. 23 
BAB IV SARAN DAN PENUTUP 2e55si5525ntosnei beken sn imam 25 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1. Susunan Pengurus PC IPNU-IPPNU Kab. Nganjuk ................. 26 
2. Daftar Surat Masuk .oooooo.cooo.o.#o.ois km tommnstah 31 
3. Daftar Suhat Keluar os aneh ka 38 
Aa Laporan KEWAN gann kaan ale lala rah 47 
5... Daftar InvenganS ae ma ed aa oa 53 
6. Narasi IPNU-IPPNU Nganjuk di Media .............oooooWoW 55 
7. “Gale FO Kegiatan sea el ea thomas 56 
Materi Sidang KOMISI ..................oooooooooocoWooWo”WoWo WWW WWW Wo W#Jananannnan 57 
VI. Materi Komisi Organisasi ....................ooooo”WooWW Woo Wcom omomomomcom—mc 58 
BAB I Pendanu UNA ia aa daa Ma 59 
BAB II Mean an aa Aa AN Da an 60 
BAB III Arah Pengembangan Organisasi Di Kab. Nganjuk ................. 64 
BAB IV Permasalahan WMO mb sa kaka 66 
BAB V Dasar Pelaksangan 2. akn sem mka 67 
BAB VI Pola Pengembangan Ipnu-Ippnu Di Nganjuk .........ooooooooo 67 
BAB VII PEN ne Ma aa aa en 71 
VII. Materi Komisi Program Kerja ..................oooWoWoooomcococobakaaan 72 
BAB I Perda UN ky smnaata 73 
BAB II Garis Besar Program bm saman ons san 73 
A. Arah dan Sasaran Program DaSar .............oooooooWoWoWo 73 
B. Bentuk Progo eos salt mms am lalai 75 
BAB III PE UU pt bb maa ma ai AA 78 
VIII. Materi Komisi Rekomendasi ........................ooooWoWoooWoWoWoW WWW Wo oo 79 
BAB I PerdaMUN USM beban kana 80 
BAB II Rekomendasi IMGENNG aon eni en ssaana anai mma alaas 80 
BAB III Rekomendasi EKStEnal ae... o inna sn bosan bas nd snsm makan 82 
IX. Draf Tata Tertib Pemilihan Ketua PC IPPNU NGANJUK ..............oooWoo 84 
Xx. Pleno Pemilihan Ketua PC IPPNU NGANJUK ................ooooooooo oom 88 
XI. Draf Tata Tertib Pemilihan Ketua PC IPNU NGANJUK ...........oooooWooom 92 
XII. Pleno Pemilihan Ketua PC IPNU NGANJUK ...............oooooWooWoWomoWomoom 95 


ATT. “Kampulan Berita kn mna aamiin 99 


KONFERCAB oa 


Tenan TAMU TAAT Mang ik 


SURAT KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXIII 
Nomor: 01/Konfercab/XXIII/IPNU/III/2021 


Tentang 
TATA TERTIB KONFERENSI CABANG XXIII 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 
TAHUN 2021 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan Sidang Pleno I Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten 
Nganjuk setelah: 
Menimbang 1 1. Bahwa untuk keberhasilan serta menjaga ketertiban dan kelangsugan 
penyelenggaraan Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul 
Ulama Kabupaten Nganjuk, perlu ditetapkan Tata Tertib Konferensi: 
2. Bahwa untuk melegitimasi dan menjalankan Tata Tertib Konferensi 
Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Kabupaten Nganjuk perlu 
dikeluarkan Surat Keputusan. 
Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU BAB X Pasal 22: 
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU BAB XIII Pasal 42. 
Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Pleno I Konferensi Cabang XXIII 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. 


Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 
MEMUTUSKAN 


Menetapkan : 1. Mengesahkan Tata Tertib Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, sebagaimana terlampir: 
2. Mengamanatkan kepada seluruh peserta Konferensi Cabang XXIII 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk untuk mentaati 
Tata Tertib Konferensi sebagaimana tersebut dictum 1: 
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 
selesainya Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 
Kabupaten Nganjuk. 
Wallahulmuwafig Ila Agwamittharieg 
Ditetapkan di : Ngronggot 
Pada tanggal : 24 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 
Waktu 2 PUKUL sanannnaann WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
TATA TERTIB KONFERCAB XXIII 
IPNU KABUPATEN NGANJUK 


Ketua Sekretaris Anggota 


KONFERCAB oa 


Tae TAMU TPT Tang ik 


TATA TERTIB 
KONFERENSI CABANG XXIII 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Forum ini bernama Konferensi Cabang XXIII IPNU, disingkat Konfercab, merupakan forum 
permusyawaratan tertinggi organisasi IPNU di tingkat Kabupaten (PRT IPNU Bab X Pasal 2 
dan Bab XXIII Pasal 42): 
Konfercab XXIII IPNU Kabupaten Nganjuk ini diselenggarakan pada tanggal 21 dan 28 
Maret 2021 yang bertepatan pada 7 dan 14 Sya'ban 1442 H di Nganjuk. 
Konfercab XXIII IPNU Kabupaten Nganjuk dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 
setengah lebih satu dari jumlah Pimpinan Anak Cabang, Ranting, Pimpinan Komisariat 
Perguruan Tinggi, Pimpinan Komisariat, Pimpinan Anak Ranting IPNU yang sah di 
Nganjuk. 
Apabila point 3 tidak terpenuhi maka Konfercab ditunda 2x10 menit, setelah itu Konfercab 
dinyatakan sah. 


BAB II 
TUGAS DAN WEWENANG 
Pasal 2 


Konferensi Cabang ini mempunyai tugas dan wewenang : 


1. 


Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Cabang IPNU Nganjuk masa khidmat 
2018-2020 (BAB XXIII Pasal 42): 

Menetapkan Garis Besar Program Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Nganjuk masa 
khidmat 2021-2023: 

Menetapkan kebijakan Pola Pengembangan Organisasi IPNU Nganjuk masa khidmat 2021- 
2023, 

Menetapkan Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Konfercab XXIII IPNU Nganjuk: 
Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Nganjuk IPNU Nganjuk masa khidmat 2021-2023 
dan Tim Formatur. 

Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 


BAB III 
PESERTA KONFERENSI 
Pasal 3 


Peserta dan Undangan Konferensi Cabang XXIII terdiri dari : 


La 


2. 


Peserta Penuh, meliputi : 

a. Dua utusan Pimpinan Anak Cabang IPNU Se-Kabupaten Nganjuk yang sah. 

b. Satu utusan Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, Pimpinan 
Komisariat, Pimpinan Anak Ranting IPNU Se-Kabupaten Nganjuk yang sah. 

Peserta Peninjau, meliputi : 

a. Dua orang utusan PAC dan PKPT IPNU Se- Kabupaten Nganjuk 

b. Pengurus Cabang NU Nganjuk 

Majlis Alumni IPNU Nganjuk 

iputi : 


KONFERCAB oa 


Te an Pl TA TAN Nanti 


Badan Otonom, Lembaga, Lajnah NU Nganjuk 
Pejabat Pemerintah 

Wartawan 

Perwakilan Ormas yang diundang oleh panitia 


a. 
b. 
C. 
d. 


BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA 
Pasal 4 
1. Peserta Penuh berhak : 
a. Mendapat fasilitas Konferensi. 
b. Memberikan pendapat ataupun mengajukan usul baik secara lisan maupun tulisan 
yang disampaikan melalui pimpinan sidang. 
C. Memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan. 
d. Memilih dan dipilih. 
2. Peserta Peninjau berhak: 
a. Menghadiri setiap acara dan persidangan selama Konferensi. 
b. Memberikan pendapat ataupun mengajukan usul baik secara lisan maupun tulisan 
yang disampaikan melalui pimpinan sidang. 
3. Setiap peserta berkewajiban : 
a. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan panitia dan tata tertib Konferensi. 
b. Menghadiri setiap acara yang telah ditetapkan. 
c. Tidak menimbulkan kegaduhan, berkata kotor/tidak etis/jorok/tidak sopan di setiap 
forum. 
d. Memelihara ketertiban selama Konferensi berlangsung. 
Menjaga nama baik organisasi. 
f. Mengenakan Seragam organisasi sesuai ketentuan panitia saat acara/ forum resmi 
berlangsung. 
g. Mengenakan tanda peserta yang telah diberikan oleh panitia. 


BAB V 
PERSIDANGAN 
Pasal 5 
1. Persidangan dalam Konferensi terdiri dari : 
a. Sidang Pleno. 
b. Sidang Pleno Gabungan IPNU-IPPNU. 
c. Sidang Komisi. 
2. Sidang Pleno dihadiri oleh Peserta Pleno. 
Sidang Pleno adalah forum tertinggi dalam Konferensi. 
4. Sidang Pleno dilaksanakan untuk acara : 
a. Pengesahan tata tertib. 
b. Laporan pertanggung jawaban. 
C. Pandangan umum dan Pandangan Akhir. 
d 
e 


sa 


. Pembahasan dan Pengesahan hasil sidang komisi. 
. Pemilihan Ketua dan Formatur. 
5. Sidang Komisi terdiri dari : 
a. Komisi Organisasi. 
b. Komisi Program Kerja. 
C. Komisi Rekomendasi. 


ersidangan dihadiri oleh peserta Konferensi yang mendaftarkan diri pada Komisi yang 


KONFERCAB oa 


enakk aa TA TA9T Tan th 


BAB VI 
PIMPINAN SIDANG 
Pasal 6 
1. Pimpinan Sidang dalam Konferensi terdiri dari Seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota. 
2. Pimpinan Sidang pleno, sidang pleno gabungan IPNU IPPNU dan pimpinan sidang komisi 
dipilih oleh Stering Comitte Panitia Konfercab. 
3. Sidang Pemilihan Ketua dipimpin oleh Pimpinan Wilayah (IPNU) atau Pengurus Cabang NU 
Nganjuk. 


BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG 
Pasal 7 
Kewajiban Pimpinan Sidang 
Pimpinan Sidang mempunyai kewajiban : 
1. Memimpin dan menjaga ketertiban dan kelancaran Sidang. 
2. Mengatur lalu lintas atau jalannya persidangan dan pembicaraan. 
3. Mendengar, menanggapi, menjawab pertanyaan, menyimpulkan pembicaraan peserta 
sidang serta mengambil keputusan. 


Pasal 8 
Hak Pimpinan Sidang 
Pimpinan Sidang mempunyai hak : 
1. Memberikan kesempatan berbicara kepada Peserta Sidang. 
2. Menegur secara lisan dan meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pokok 
permasalahan. 
Menyimpulkan hasil keputusan Sidang. 
4. Jika peserta sidang melanggar BAB IV pasal 4 ayat 3 (c) maksimal 3 kali, maka pimpinan 
sidang berhak mengeluarkan dari persidangan. 
5. Menetapkan keputusan dari hasil yang disepakati peserta. 


ag 


BAB VIII 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Pasal 9 
1. Semua keputusan akan diupayakan ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat. 
2. Apabila ayat (1) tidak dapat terpenuhi maka dilakukan /obbying maksimal 2 x 5 menit 
dengan didampingi 1 orang saksi. 
3. Apabila ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan 
pemungutan suara (voting). 
4. Setiap pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara dari peserta penuh 
sebagaimana pasal 3 ayat 1(a). 
5. Pemungutan suara dilaksanakan secara bebas dan terbuka, kecuali pemilihan Ketua 
(pimpinan Cabang) dilaksanakan secara bebas dan rahasia. 
6. Keputusan sidang disampaikan pada Sidang Pleno untuk dibahas dan disahkan. 


ODUORUM 

Pasal 10 
1. Sidang Pleno dinyatakan telah memenuhi guorum bila dihadiri oleh separuh lebih satu dari 
eserta penuh. 


KONFERCAB oa 


Tea Sa TA TAAT Tan th 


2. Sidang komisi dinyatakan guorum apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari anggota 
Komisi. 

3. Jika ayat 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi, maka sidang ditunda selama 1 x 5 menit, setelah 
itu sidang dinyatakan sah untuk dilanjutkan. 


BAB IX 
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR 
Pasal 11 
Pemilihan Ketua Pimpinan Cabang dilakukan dalam sidang pleno yang diadakan untuk itu dan 
mekanismenya diatur dalam tata tertib pemilihan ketua dan tim formatur. 


BAB XIII 
PENUTUP 
Pasal 17 
1. Segala ketentuan yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan 
Sidang setelah mendapat persetujuan dari peserta Konferensi. 
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya Konferensi. 
3. Peninjauan dilakukan satu kali. 


Ditetapkan di : Ngronggot 

Pada tanggal : 24 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 

Waktu 2 PUKUL sanannnaaann WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
TATA TERTIB KONFERCAB XXIII 
IPNU KABUPATEN NGANJUK 


Ketua Sekretaris Anggota 


KONFERCAB oa 


Tenan TAMU TPT Mang ik 


SURAT KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXIII 


Nomor: 01/Konfercab/XXIII/IPPNU/III/2021 


Tentang 
TATA TERTIB KONFERENSI CABANG XXIII 


IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


KABUPATEN NGANJUK 
TAHUN 2021 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan Sidang Pleno I Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten 


Nganjuk setelah: 
Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


1. Bahwa untuk keberhasilan serta menjaga ketertiban dan kelangsugan 


penyelenggaraan Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, perlu ditetapkan Tata Tertib 
Konferensi: 


. Bahwa untuk melegitimasi dan menjalankan Tata Tertib Konferensi 


Cabang XXIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk 
perlu dikeluarkan Surat Keputusan. 


. Peraturan Dasar (PD) IPPNU BAB VIII Pasal 13: 
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU BAB VIII Pasal 52. 


Saran dan pendapat peserta Sidang Pleno I Konferensi Cabang XXIII 
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. 


Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 


Menetapkan 


MEMUTUSKAN 


. Mengesahkan Tata Tertib Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Putri 


Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, sebagaimana terlampir: 


. Mengamanatkan kepada seluruh peserta Konferensi Cabang XXIII 


Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk untuk 
mentaati Tata Tertib Konferensi sebagaimana tersebut dictum 1: 


. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 


selesainya Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul 
Ulama Kabupaten Nganjuk. 


Wallahulmuwafig Ila Agwamittharieg 


Ketua 


Ditetapkan di : Ngronggot 

Pada tanggal : 14 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 

Waktu 2 PUKUL annaannam WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
TATA TERTIB KONFERENSI CABANG XXIII 
IPPNU KABUPATEN NGANJUK 
Sekretaris Anggota 


KONFERCAB oa 


Tenan TAMU TOT Tang ik 


DRAF TATA TERTIB KONFERENSI CABANG XXIII 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

1. Forum ini bernama Konferensi Cabang XXIII IPPNU, disingkat Konfercab, merupakan 
merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi 
organisasi IPPNU di tingkat Cabang. (PRT IPPNU Bab 8 pasal 52 ayat 1): 

2. Konfercab XXIII IPPNU Kabupaten Nganjuk ini diselenggarakan pada tanggal 21 dan 28 
Maret 2021 yang bertepatan pada 7 dan 14 Sya'ban 1442 H di Nganjuk. 

3. Konferensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah lebih satu dari jumlah 
Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, 
Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Anak Ranting IPPNU yang sah di Nganjuk. 

4. Apabila point 3 tidak terpenuhi maka Konfercab ditunda 1x15 menit, setelah itu Konfercab 
dinyatakan sah. 


BAB II 
TUGAS DAN WEWENANG 
Pasal 2 
Konferensi Cabang ini mempunyai tugas dan wewenang : 
1. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Nganjuk masa 
bakti 2018-2021 (PRT IPPNU Bab 8 Pasal 52 ayat 3): 
2. Menetapkan Garis Besar Program Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Nganjuk masa bakti 
2021-2023: 
3. Menetapkan kebijakan Pola Pengembangan Organisasi IPPNU Nganjuk masa bakti 2021- 
2023, 
4. Menetapkan Pokok-pokok Pikiran (Program Kerja masa bakti 2021-2023) dan Rekomendasi 
Konfercab XXIII IPPNU Nganjuk: 
5. Memilih dan menetapkan Ketua dan Tim Formatur Pimpinan Cabang IPPNU Nganjuk masa 
bakti 2021-2023. 
6. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 


BAB III 
PESERTA KONFERENSI 
Pasal 3 
Peserta Konferensi Cabang terdiri dari : 
1. Peserta Penuh, meliputi : 
Utusan Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, 
Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Anak Ranting IPPNU se-Kabupaten Nganjuk masing- 
masing 1 (satu) orang yang sah. (dibuktikan dengan SP masih aktif, atau masih dalam 
masa tenggang 6 bulan yang telah bersurat kepada PC IPPNU terkait izin keterlambatan 
konferensi sesuai dengan hasil Rapimnas IPPNU) 
2. Peserta Peninjau, meliputi : 
a. Dua orang utusan PAC dan PKPT IPPNU 
. Pengurus Cabang NU Nganjuk 
i. IPPNU Nganjuk 


- 


KONFERCAB cai 


Tenda te Sega Or TAG TIANG Nganjuk 


Undangan, meliputi : 

a. Badan Otonom, Lembaga, Lajnah NU Nganjuk 
b. Pejabat Pemerintah 

C. Media Pers 

d. Perwakilan Ormas yang diundang oleh panitia 


BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA 
Pasal 4 
Peserta Penuh berhak : 
a. Mendapat fasilitas Konferensi. 
b. Memberikan pendapat ataupun mengajukan usul baik secara lisan maupun tulisan 
yang disampaikan melalui pimpinan sidang. 
C. Memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan. 
d. Memilih dan dipilih. 
Peserta Peninjau berhak: 
a. Menghadiri setiap acara dan persidangan selama Konferensi. 
b. Memberikan pendapat ataupun mengajukan usul baik secara lisan maupun tulisan 
yang disampaikan melalui pimpinan sidang. 
Setiap peserta berkewajiban : 
a. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan panitia dan tata tertib Konferensi. 
b. Menghadiri setiap acara yang telah ditetapkan. 
Cc. Tidak menimbulkan kegaduhan, berkata kotor/tidak etis/jorok/tidak sopan di setiap 
forum. 
d. Memelihara ketertiban selama Konferensi berlangsung. 
Menjaga nama baik organisasi. 
f. Mengenakan seragam organisasi sesuai dengan ketentuan panitia saat acara/ forum 
resmi berlangsung. 
g. Mengenakan tanda peserta yang telah diberikan oleh panitia. 


BAB V 
PERSIDANGAN 

Pasal 5 

Persidangan dalam Konferensi terdiri dari : 

a. Sidang Pleno. 

b. Sidang Pleno gabungan IPNU-IPPNU. 

c. Sidang Komisi. 

Sidang Pleno dihadiri oleh Peserta Pleno. 

Sidang Pleno adalah forum tertinggi dalam Konferensi. 

Sidang Pleno dilaksanakan untuk acara : 

a. Pengesahan tata tertib. 

b. Laporan pertanggung jawaban. 

Cc. Pandangan umum. 

d. Pembahasan dan Pengesahan hasil sidang komisi. 

e. Pemilihan Ketua dan Tim Formatur. 

Sidang Komisi terdiri dari : 

a. Komisi Organisasi. 

b. Komisi Program Kerja. 

Komisi Rekomendasi. 


KONFERCAB oa 


Tar TAN TAN Nan 


6. Persidangan dihadiri oleh peserta Konferensi yang mendaftarkan diri pada Komisi yang 
ada. 


BAB VI 
PIMPINAN SIDANG 
Pasal 6 
1. Pimpinan Sidang dalam Konferensi terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota. 
2. Pimpinan Sidang pleno, sidang pleno gabungan, dan sidang komisi dipilih oleh Stetting 
Committee (SC). 
3. Sidang Pemilihan Ketua dipimpin oleh Pimpinan Wilayah (PW) IPPNU atau Pengurus 
Cabang NU Nganjuk. 


BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG 
Pasal 7 
Kewajiban Pimpinan Sidang 
Pimpinan Sidang mempunyai kewajiban : 
1. Memimpin dan menjaga ketertiban dan kelancaran Sidang. 
2. Mengatur lalu lintas atau jalannya persidangan dan pembicaraan. 
3. Mendengar, menanggapi, menjawab pertanyaan, menyimpulkan pembicaraan peserta 
sidang serta mengambil keputusan. 


Pasal 8 
Hak Pimpinan Sidang 
Pimpinan Sidang mempunyai hak : 
1. Memberikan kesempatan berbicara kepada Peserta Sidang. 
2. Menegur secara lisan dan meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pokok 
permasalahan. 
3. Menyimpulkan hasil keputusan Sidang. 
4. Jika peserta sidang melanggar BAB IV Pasal 4 Ayat 3 (c) maksimal 3 kali, maka pimpinan 
sidang berhak mengeluarkan dari persidangan. 
5. Menetapkan keputusan dari hasil yang disepakati peserta. 


BAB VIII 
TATA SIKAP DAN TATA CARA BERBICARA 
Pasal 9 
Tata Sikap 
1. Apabila peserta sidang melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang, 
pimpinan sidang memperingatkan agar peserta tersebut mengehentikannya. 
2. Apabila peringatan pada ayat satu diatas tidak diindahkan maka pimpinan sidang dapat 
memerintahakan peserta tersebut untuk meninggalkan ruangan sidang. 


Pasal 10 
Tata Cara Berbicara 
Demi ketertiban dan kelancaran persidangan, tiap utusan berhak berbicara seizin pimpinan 
sidang. 
1. Ketentuan mengenai waktu lamanya berbicara diatur oleh pimpinan sidang selama 2 
menit. 


KONFERCAB oa 


enakk aa TA TOT Tan th 


2. Apabila berbicara melamapaui waktu yang telah ditetapkan, pimpinan sidang 
mengingatkan pembicara agar mengakhiri pembicaraannya dan pembicara harus mentaati 
peringatan tersebut. 

3. Agar sidang berjalan dengan efesien maka pembicara berbicara langsung pada pokok 
bahasan yang hendak disampaikan. 

4. Setiap peserta dapat menyampaikan interupsi dengan meminta, mengajukan dan 
memberikan penjelasan tentang pokok permasalahan yang dibicarakan. 

5. Saat berbicara tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengandung sara, harus 
memperhatikan bahasa, tata karma yang sesuai dengan akhlagul karimah. 


BAB IX 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Pasal 11 
1. Semua keputusan akan diupayakan ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat. 
2. Apabila ayat (1) tidak dapat terpenuhi maka dilakukan /obbying maksimal 2 x 5 menit 
dengan didampingi 1 orang saksi. 
3. Apabila ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan 
pemungutan suara (voting). 
4. Setiap pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara dari peserta penuh 
sebagaimana pasal 3 ayat 1 (a). 
5. Pemungutan suara dilaksanakan secara bebas dan terbuka, kecuali pemilihan Ketua 
(Pimpinan Cabang) dilaksanakan secara bebas dan rahasia. 
6. Keputusan sidang disampaikan pada Sidang Pleno untuk dibahas dan disahkan. 


BAB X 
ODUORUM 
Pasal 12 
1. Sidang Pleno dinyatakan telah memenuhi guorum bila dihadiri oleh separuh lebih satu dari 
peserta penuh. 
2. Sidang komisi dinyatakan guorum apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari anggota 
Komisi. 
3. Jika ayat 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi, maka sidang ditunda selama 1x15 menit, setelah 
itu sidang dinyatakan sah untuk dilanjutkan. 


BAB XI 
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR 
Pasal 13 
Pemilihan Ketua Pimpinan Cabang dilakukan dalam Sidang Pleno yang diadakan khusus untuk 
itu dan mekanismenya diatur dalam tata tertib Pemilihan Ketua dan Formatur. 


KONFERCAB oa 


Tea Sa TA TAAT yanti 


BAB XII 
PENUTUP 
Pasal 14 
1. Segala ketentuan yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan 
Sidang setelah mendapat persetujuan dari peserta Konferensi. 

2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya Konferensi. 
3. Peninjauan dilakukan satu kali. 

Ditetapkan di : Ngronggot 

Pada tanggal : 14 Sya'ban 1442 H 


28 Maret 2021 M 
Waktu 2 PUKUL sannannaan WIB 
PIMPINAN SIDANG PLENO 
TATA TERTIB KONFERENSI CABANG XXIII 
IPPNU KABUPATEN NGANJUK 
Ketua Sekretaris Anggota 


KONFERCAB cai 


Tenan TAMU TAAT Mang ik 


SURAT KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXIII 


Nomor : 02/Konfercab/XXIII/IPNU-IPPNU/III/2021 


Tentang 
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 


IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK 


MASA KHIDMAT 2018-2020 
DAN 


IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK 


MASA BAKTI 2018-2021 


Bismillahirrahmanirrahim, 


Pimpinan Sidang Pleno II Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan 


Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk setelah : 


Menimbang : 1. Bahwa untuk mengesahkan hasil evaluasi 


laporan pertanggung 


jawaban PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2018-2020 
dan IPPNU Kabupaten Nganjuk masa bakti 2018-2021: 

2. Bahwa untuk melegitimasi dan memperhatikan pandangan umum 
Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar 
Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk perlu dikeluarkan Surat 


Keputusan. 


Mengingat Peraturan Dasar (PD) IPNU BAB X Pasal 22: 


na 


Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU BAB XIII Pasal 42. 
Peraturan Dasar (PD) IPPNU BAB VIII Pasal 13: 
Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU BAB VIII Pasal 52. 


Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Pleno II Konferensi Cabang XXIII 
Ikatan Pelajar dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten 


Nganjuk. 
Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan 1: 1. Menerima/menerima dengan syarat/ 


menolak LAPORAN 


PERTANGGUNG JAWABAN PC IPNU Kabupaten Nganjuk Masa Khidmat 

2018-2020 dan PC IPPNU Kabupaten Nganjuk Masa Bakti 2018-2021: 
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 

selesainya Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar dan Ikatan Pelajar 


Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. 
Wallahulmuwafig Ila Agwamittharieg 
Ditetapkan di 
Pada tanggal 


Waktu 
PIMPINAN SIDANG PLENO 
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 
Ketua Sekretaris 


: Ngronggot 
: 14 Sya'ban 1442 H 


28 Maret 2021 M 


Anggota 


KONFERCAB oa 


Tee mna IG TAT TAATI Tank 


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 


BAB I 
PENDAHULUAN 


A. Pendahuluan 


Dalam sejarah perubahan organisasi pasti miliki gelombang besar disruftif. Saat ide 
berdialektika dengan ide yang lain, penguwatan agumentasi menyeruak demi organisasi 
tercinta agar kemanfaatannya bisa dirasakan secara meluas oleh masyarakat, khusunya 
pelajar Nganjuk. Kita akhirnya menemukan jawabannya, diskursus mengenai semua hal yang 
terkait dengan keharuman nama organisasi, hal ini terjadi karena semangat kita semangat 
kolaborasi. Ya, era ini menuntut organisasi harus mampu membaca arus perubahan. Ala Kuli 
Hal, hanya Ide dengan argumentasi terkuatlah yang ditasbihkan sebagai “pemenang” pada 
konteks zamannya. Wal Hasil, lahirlah sebuah program kerja terbentuk dan terealiasi dari hasil 
“kemenangan argumentasi” tersebut. 

Dari dialektika diataslah maka lahir Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PC IPNU IPPNU 
Nganjuk menemukan urgensitasnya. Pembuatan LPJ ini tak lain sebagai “Juru Bicara Sejarah" 
bagi kepengurusan IPNU IPPNU Nganjuk periode 2018-2020. Ikhtiar ini sangat penting, 
mengingat bahwa semua program-program yang sudah direalisasikan oleh IPNU IPPNU 
Nganjuk merupakan capaian yang harus dijadikan sebagai “monumen historis” yang tidak 
dilahirkan dari ruang kosong. Kenapa demikian? Karena semua keberhasilan yang telah 
direngkuh oleh kepengurusan PC IPNU IPPNU Nganjuk selama ini merupakan hasil dari 
pergumulan antara kebutuhan zaman, intelektualitas kader serta kepekaan sosial akan 
pentingnya sebuah investasi sosial, terutama dalam bidang keterpelajaran. Selain itu, 
pergumulan tersebut berakumulasi dari perencanaan organisasi yang matang, koordinasi yang 
massif serta kepercayaan dari stakeholder yang selama ini turut memberikan sumbangsih 
maksimal selama kepengurusan ini berjalan. 

Wa akhiran, penyusunan LPJ ini tak lain adalah upaya kami agar segala kebijakan 
yang selama ini dilahirkan dari rahim kepengurusan PC IPNU IPPNU Nganjuk periode 2018- 
2020 menjadi sebuah cetak biru (blue print) yang dapat dijadikan sebagai pijakan dan 
evaluasi bagi kepengurusan PC IPNU IPPNU Nganjuk ke depan. Hal ini setidaknya agar IPNU 
IPPNU tidak mengalami guncangan citra diri (disturbance of self image) yang dewasa ini 
jamak dialami kalangan muda, tak terkecuali kader-kader IPNU IPPNU sendiri. Padahal, 
bangsa yang besar, adalah bangsa yang menghargai dan merawat warisan leluhur, kata 
Franklin D. Rosevelt. Kaidah figihnya, al-muhafadzah alal-gadim al-shalih wal-akhazu bil-jadid 
al-ashlah. Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih 
baik,". Harapannya, semoga keberadaan LPJ ini juga dijadikan semacam “warisan” untuk 
generasi IPNU IPPNU mendatang khususnya di Kabupaten Nganjuk agar lebih baik. 


Tujuan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan komponen wajib dalam pelaksanaan 
Konferensi Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan pada tanggal 21 
dan 28 Maret 2021 kali ini. Laporan ini merupakan komitmen pengurus dalam melakukan 
pertanggungjawaban moral organisasi sekaligus sebagai instrument evaluasi untuk 
memastikan bahwa Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk selama ini sudah 
berjalan dalam rel organisasi yang benar (on the right track). 

Secara general, laporan pertanggungjawaban ini disusun untuk memberikan 
gambaran yang lebih kongkret pada peserta Konferensi Cabang XXIII IPNU-IPPNU Kabupaten 
juk tentang kondisi umum IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk selama masa khidmat 2018- 
an rencana pengembangan organisasi IPNU-IPPNU ke depan. Segala 


KONFERCAB oa 


Transformasi Pelajar Bangun UK Int Inpnu nyanjuk 


Progesivitas Organisasi 


ikhtiar telah dilakukan pengurus untuk menggerakkan segenap potensi dalam mencapai 

tujuan organisasi. Dalam hal ini telah terjadi relasi, pola kerja, pola interaksi dan pola 

hubungan personal antar pengurus yang membentuk budaya organisasi khas IPNU-IPPNU. 

Secara lebih detail laporan pertanggungjawaban ini bertujuan : 

1. Mendeskripsikan kondisi obyektif PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk dan dinamika yang 
terjadi di dalamnya selama masa khidmat 2018-2021: 

2. Memaparkan kinerja PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2018-2021, 
berikut kendala dan target-target yang telah dicapai: 

3. Evaluasi menyeluruh dari realisasi program kerja PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk 
2018-2021: 

4. Memberikan laporan administrasi dan keuangan organisasi selama masa khidmat 2018- 
2021. 


C. Dasar Pertanggungjawaban 
Dasar hukum dari laporan pertanggung jawaban Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU 
Kabupaten Nganjuk 2018-2021 ini adalah : 
a. Peraturan Dasar IPNU dan IPPNU 
b. Peraturan Rumah Tangga IPNU dan IPPNU 
C. Peraturan Organisasi IPNU dan IPPNU 


KONFERCAB cai 


Ta TAN TAN Nan 


BAB II 
REALISASI PROGRAM KERJA 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2018-2020 
DAN 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK 
MASA BAKTI 2018-2021 


Program kerja PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk ini merupakan bagian yang terintegrasi 
dengan hasil program kerja Raker, Rapimcab dan rekomendasi PC IPNU-IPPNU Kab. Nganjuk 
periode 2016-2018. Arti penting program kerja ini adalah sebagai tolak ukur pelaksanaan dari 
hasil perumusan, perencanaan dan menjadi alat ukur terhadap pelaksanaan pembinaan dan 
pengembangan organisasi untuk kepengurusan periode 2018-2021. Untuk itu pelaksanaan dari 
konsep program kerja ini dilakukan dengan pendekatan strategi planing yang hasilnya bagian dari 
sumbangsih kepengurusan dan bagian dari pola pembinaan ke anak cabang serta penguatan 
organisasi. Tahap penyusunan program kerja melalui strategi planing ini diketahui memiliki tingkat 
efektifitas, fungsionalitas serta akurasi yang tinggi didalam menganalisa kebutuhan organisasi 
dalam kaitanya dengan kelompok sasaran yang akan dilayani. Hasil dari kajian tersebut 
merupakan alat untuk melihat keberhasilan suatu kepengurusan dalam menyusun program kerja 
PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk selama satu periode dengan melihat potensi dan masalah 
yang terjadi sehingga harapanya program tersebut sesuai dengan target sasaran. 
Berdasarkan hasil alat kaji tersebut dalam kerangka mencapai visi dan misi PC IPNU-IPPNU 
Kabupaten Nganjuk dalam jangka pendek ada beberapa isu strategis PC IPNU-IPPNU Kabupaten 
Nganjuk dalam mengemban amanah tersebut. Beberapa isu strategis tersebut antara lain: 
Penguatan Organisasi dan Kelembagaan 
Pengauatan faham ke-NU-an dan ke-ASWAJA-an 
Pengembangan SDM 
Kesejahteraan dan Keadilan Pelajar 
Penguatan sector pendidikan 
Berikut realisasi program kerja PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk selama satu periode 

2018-2021 yang disajikan per bidang: 

1. DEPARTEMEN ORGANISASI 

1) Kopdar Keliling (DARLING) 
Pelaksanaan dengan bergilir disetiap Pimpinan Anak Cabang Se-Kab. Nganjuk. Kegiatan 
ini dilaksanakan untuk mempererat hubungan PC dengan PAC, sekaligus forum sharing. 
Diantara PAC yang sudah di tempati Program DARLING : PAC Loceret, Berbek, Kertosono, 
Tanjunganom, Bagor, Gondang, Rejoso, Sukomoro, Lengkong, Patianrowo. 

2) Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) IPNU-IPPNU 
Kegiatan ini dilaksanakan untuk legalitas keanggotaan IPNU-IPPNU, serta database kader 
se-Kab. Nganjuk, anggota yang telah masuk dalam database Cabang adalah IPNU 850 
anggota dan IPPNU 1200 anggota. Pencetakan KTA dimulai sejak 26 Juni 2020 dan 
Kegiatan ini bersifat countineu. 

3) Diklat Persidangan 
Dilaksanakan pada tanggal 6, 13 , 20 September 2020 di tiga titik (Rejoso, Prambon, dan 
Pace). Di ikuti oleh 4 perwakilan dari PAC IPNU IPPNU Se-Kab. Nganjuk. Kegiatan ini 
menelurkan PPC tentang teknik dan mekanisme persidangan yang belum diatur di 
Peraturan Organisasi. Selain itu wadah melatih soft skill anggota IPNU-IPPNU agar mampu 

enjadi Pimpinan Sidang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 


Sa 


KONFERCAB oa 


Tea TANI TAN TUjan ih 


2. DEPARTEMEN KADERISASI 

1) Rapat Koordinator Cabang (RAKORCAB) Kaderisasi 
Dilaksankan pada tanggal 27 Mei 2019 di aula PC NU Nganjuk, dihadiri oleh Ketua dan 
Wakil Ketua II bidang Kaderisasi PAC/ PKPT IPNU IPPNU Se-Kabupaten Nganjuk, acara 
tersebut dilaksakan untuk merancang dan merumuskan perihal pelatiahan DIKPEL 
(pendidikan dan pelatihan pelatih) dan MAKESTA (masa kesetiaan anggota), output dari 
dikpel itu sendiri untuk mencetak kader pelatih ditingkat anak cabang, dan untuk 
mengawal kegiatan makesta di tingkat ranting dan komisariat. 

2) Latihan Instruktur dan Latihan Pelatih 
LATIN I (Latihan Instruktur) dan LATPEL (Latihan Pelatih) masuk dalam progam kerja 
kaderisasi PC IPNU IPPNU Nganjuk masa khidmat 2018-2020, dengan harapan pelatihan 
ini dapan mencetak kader-kader pelatih di Kabupaten Nganjuk ditingkatan cabang dan 
dapat mengawal proses kaderisai formal IPNU-IPPNU (Lakmud dan Makesta), progam ini 
rencana akan dilaksanakan di bulan Juli 2020. Namun, progam kerja ini belum dapat 
terlaksana karena adanya peraturan dari Pemerintah mengenai situasi dan kondisi 
ditengah pandemi covid-19. 

3) Latihan Kader Utama 
LAKUT (Latihan Kader Utama) dilaksanakan pada hari Kamis-Minggu tanggal 14-17 Januari 
2021. Peserta lakut sebanyak 20 peserta dari unsur PAC dan PKPT di kabupaten Nganjuk. 
Lakut ini merupakan pengkaderan formal tertinggi di IPNU-IPPNU. Tujuan pelaksanaaan 
Lakut untuk melahirkan dan mendidik kader terbaik IPNU-IPPNU menjadi pemimpin dan 
kader penggerak di setiap tingkatan pimpinan IPNU-IPPNU yang nantinya juga akan 
meneruskan estafet kepemimpinan di cabang. 


3. DEPARTEMEN JARINGAN SEKOLAH DAN PESANTREN 
1) Perawatan dan Pendampingan Pimpinan Komisariat 
a. Pendampingan pendirian PK IPNU-IPPNU di MA Al Aziz Lengkong pada tanggal 23 juli 
2019, 
b. Pendampingan pendirian PK IPNU-IPPNU MTs Darutholibin 25 juli 2019, 
Pendampingan pendirian PK IPNU-IPPNU MA Az Zain Jatisari lengkong Nganjuk 28 Juli 
2019, 
d. Pendampingan pendirian PK IPNU-IPPNU MTs Al Anwar Prambon 29 juli 2019, 
e. Pendampingan pendirian PK IPNU-IPPNU SMA Diponegoro Nganjuk 14 Desember 2020. 
Kegiatan perawatan dan pendampingan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengkaderan 
IPNU-IPPNU di ranah sekolah dan pondok pesantren sebagai wadah belajar siswa dalam 
berkegiatan ekstrakulikuler juga sebagai pengenalan ke-NU-an dan ke-ASWAJA-an di 
tingkat sekolah. 
2) Ramadhan Student Forum 
Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan LP Ma'arif dilaksanakan pada 06 
Mei — 04 Juni 2019. Sasaran pelajar tingkat SMP Negeri se-Kabupaten Nganjuk, dengan 
tujuan silaturrahim Pengurus Cabang IPNU-IPPNU dan pengenalan IPNU-IPPNU di tingkat 
Sekolah Menengah Pertama di Kab. Nganjuk serta pemahaman tentang Wawasan 
Kebangsaan dan Islam Rahmatan Lil Alamin yang disampaikan oleh tim pemateri dari 
unsur Pengurus PC IPNU-IPPNU dimasing-masing daerah. 
3) Meet and Greet Komisariat 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 28 Nopember 2019 di Kantor PAC Muslimat NU Nganjuk. 
Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk ajang silaturrahim antara team jaringan sekolah dan 
pesantren PC IPNU-IPPNU Nganjuk bersama PKPP dan PK Sekolah IPNU-IPPNU Se- 
bupaten Nganjuk. Selain itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan 
cus group discussion tentang problematika dan perkembangan PK 


KONFERCAB cai 


Ta TI TAN TAN yani 


maupun PKPP, serta pembinaan arah gerak PK dan PKPP juga pemahaman garis-garis 
hubungan organisasi PK, PKPP dengan PAC. 

4) Visitasi Komisariat se-Kabupaten 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 04 September 2020. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
silaturrahim team jaringan sekolah dan pesantren PC IPNU-IPPNU Nganjuk bersama PKPP 
dan PK Sekolah IPNU-IPPNU Se-Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini baru terlaksana di PKPP 
IPNU-IPPNU Gedongsari Prambon, PK Se-PAC Prambon dan PK-Se PAC Baron. 

5) Relawan Belajar IPNU-IPPNU Educare dan Bimtek IPNU-IPPNU Educare 
Kegiatan dilaksanakan pada 13 September 2020, dihadiri tim Relawan IPNU-IPPNU 
Educare se-Kabupaten Nganjuk. Tujuan kegiatan ini sebagai bentuk pendampingan pelajar 
dalam proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring karena dampak pandemi covid-19. 
Disisi lain kegiatan ini sebagai sarana untuk melatih softskil kader IPNU-IPPNU dalam 
bidang pendidikan dan pengajaran, juga sebagai wadah pengenalan IPNU-IPPNU sejak 
dini. Sararan dari program IPNU-IPPNU Educare ini meliputi pelajar tingkat dasar hingga 
atas. 

6) Reward Relawan dan Peserta belajar IPNU Educare 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020, sebagai bentuk reward 
pelaksanaan IPNU-IPPNU Educare ditingkat pimpinan IPNU-IPPNU se-Kab. Nganjuk, PC 
IPNU-IPPNU Nganjuk bekerjasama dengan pihak kedua menyalurkan paket data kuota 
berlajar untuk para relawan dan peserta belajar. 


4. DEPARTEMEN DAKWAH 

1) Ramadhan Khotmil Our'an Bergilir 
Dilaksanakan selama bulan Ramadhan 2019 di Masjid Jali Kec. Sukomoro secara bergilir 
sesuai jadwal dari unsur IPNU-IPPNU se-Kab. Nganjuk. Tujuan pelaksanaan untuk 
melestarikan dan menjaga budaya amaliyah NU dikalangan Pelajar se-Kab. Nganjuk. 

2) Safari/Anjangsana Syawal 
Di laksanakan pada 16 Juni 2019 dan 7 Juni 2020 yang di ikuti oleh seluruh pengurus PC 
IPNU-IPPNU Kab. Nganjuk serta unsur PAC IPNU-IPPNU daerah terdekat safari syawal, 
kegitan ini untuk menjaga dan mempererat silaturrahim antar pengurus PC IPNU-IPPNU 
Kab. Nganjuk kepada Sesepuh NU dan Alumni yang ada di Kab. Nganjuk 

3) Ngaos Siyaman Online 
Dilaksanakan pada tanggal 26 April — 22 Mei 2020 bertempat di kediaman Gus Bahru 
Zamzami tepatnya di Desa Watu Dandang, Kec. Prambon. Kegiatan ini di laksanakan 
selama bulan Ramadhan 2020. Kajian kitab "Fadhloilus Syahri Romadlon” di sampaikan 
oleh Gus Bahru Zamzami dan di ikuti oleh mayoritas pelajar NU se-Kab. Nganjuk secara 
Online melalui media dakwah PC IPNU-IPPNU Kab. Nganjuk. 

4) KOPAS (Kopi Aswaja) 
Kegiatan ini dilaksanakan : 
a. Tanggal 13 Oktober 2019 di Masjid Balongkyai Kec. Patianrowo 
b. Tanggal 1 Maret 2020 di kantor MWCNU Kec. Baron 
Cc. Tanggal 11 Oktober 2020 di kantor MWC NU Kec. Berbek 
d. Tanggal 31 Oktober 2020 di Masjid An Nur Ds. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk. 
Diikuti oleh pelajar di daerah masing-masing, kajian Kitab Ahlussunnah wal Jama'ah karya 
Hadrotussyaikh KH. M. Hasyim as'ari. Kajian ini bekerjasama dengan ASNUTER (Aswaja NU 
Center) Kab. Nganjuk dengan tujuan agar Pelajar NU Kab. Nganjuk memahami idiologi ke- 
Aswaja-an dan bisa membentengi diri dengan dalil yang kongkrit. 


KONFERCAB oa 


Tea TANI TAN TUjan ih 


5, DEPARTEMEN OLAHRAGA SENI DAN BUDAYA 

1) Henna Art Competition (HAC) 
Pelaksanaan lomba HAC dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. HAC 
dilaksanakan pada Jumat, 8 November 2019 di Gedung PCNU Jali-Sukomoro Nganjuk 
dengan peserta lomba IPPNU se-Kab. Nganjuk. 

2) Photography Challenge 
Dalam rangka memperingati HUT RI ke-75, perlombaan dilaksanakan secara online 
tanggal 17-30 Agustus 2020. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, peserta yang 
dilibatkan ialah Pelajar NU diseluruh tingkatan pimpinan IPNU-IPPNU Se-Kab. Nganjuk. 

3) Acapella Challenge 
Diadakan untuk memperingati HUT RI ke-75, perlombaan dilaksanakan secara online 
tanggal 17-30 Agustus 2020. Peserta yang dilibatkan ialah Pelajar NU diseluruh tingkatan 
pimpinan IPNU-IPPNU Se-Kab. Nganjuk. 

4) Kelas Design 
Kegiatan ini diprogramkan dengan maksud mengembangkan bakat para designer grafis, 
utamanya pelajar se-kabupaten Nganjuk. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta 
yang terlatih mampu menjadi ahli dibidang design grafis yang dibutuhkan. Namun 
kegiatan ini belum terlaksana ditengah pandemi Covid-19. 

5) Kelas MC (Master of Ceremony) 
Kegiatan pelatihan ini diusulkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan MC yang 
profesional, baik di kalangan pelajar maupun masyarakat umum. Terencana pelatihan 
Kelas MC ini akan dilaksanakan pada bulan Juni atau saat libur semester genap, namun 
kegiatan ini belum terlaksana ditengah pandemi Covid-19. 


6. LEMBAGA PERS DAN JURNALISTIK 
1) Pengembangan Media Sosial 
Lembaga Pers dan Penerbitan (LP2)mendapat tugas pengelolaan media sosial oleh Ketua 
PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Tugas tersebut kemudian menjadi program kerja LP2 
selama satu periode. Media sosial yang dikelola oleh LP2, yaitu: akun instagram, facebook, 
dan twitter. Tiga akun media sosial tersebut difokuskan pada instagram hingga akhir 
kepengurusan. Facebook juga dikelola, namun tidak seintens instagram. Facebook PC 
IPNU IPPNU Nganjuk kini fokus ke halaman, yaitu https://fb.me/ipnuippnganjuk. Terkait 
twitter, hanya berjalan diawal kepengurusan saja. Hal tersebut disebabkan karena 
berdasarkan analisis LP2, para pelajar Nganjuk sangat sedikit yang intens di twitter. Tidak 
seramai instagram dan facebook. Penanggungjawab program kerja ini ialah Rekan Ferri 
dan Rekan Rochim. 
2) Launching Website 
Launching Website (www.pcipnuippnunganjuk.or.id) menjadi salah satu program unggulan 
dari LP2. Dengan adanya website, segara program kerja dan agenda Pimpinan Cabang 
dapat dipublikasikan dengan mudah. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan PAC, PKPT, PR, 
PK, dan PAR juga dapat diterbitkan. Launching Website ini merupakan program yang 
langsung ditangani oleh Direktur LP2, yaitu Rekan Syarif. Sedangkan peresmian website 
dilakukan langsung oleh Ketua PC IPNU Kabupaten Nganjuk bersama dengan Ketua IPPNU 
pada tanggal 3 Mei 2020. 
3) Nulis Nyang Website 
Konsep dari program yang diberinama Nulis Nyang Website ini ialah pengiriman karya 
kepada tim redaksi. Karya dapat berupa berita kegiatan IPNU IPPNU, Esai, Cerpen, dan 
Puisi. Program ini merupakan turunan dari Program Launching Website. Tim dari Nulis 
ang Website sekaligus Tim Redaksi ialah M. Syarifuddin sebagai Direktur dan Ferrian 
bagai Sekretaris. Kemudian Daffa Fairuz Zain, Asep Bahar, dan M. 


KONFERCAB cai 


enakk aa TA TOT Tan th 


Sya'iruddin sebagai redaktur. M. Abdur Rochim Fatoni, Mochamad Ghozali Ridlo, dan 
Ahmad Abdul Farid Zain sebagai Tim Desain Grafis. Nulis Nyang Website dirilis pada 
tanggal 11 Oktober 2020 dan berlangsung hingga akhir kepengurusan. Dan dalam rangka 
menjamin hidupnya website, maka program ini akan direkomendasikan untuk periode 
selanjutnya. 


7. LEMBAGA CORP BRIGADE PEMBANGUNAN & KORP PELAJAR PUTRI (CBP & KPP) 


1) Pengawalan Pelantikan Pengurus PC IPNU IPPNU 2018/2020: pada 7 April 2020. 
2) Takjil Turun Jalan 
Dilaksanakan selama bulan Ramadhan, untuk memupuk rasa kepedulian anggota CBP-KPP 
terhadap sesema dan masyarakat. 
3) Makrab (Malam Keakraban) Dan Pembuatan KTA CBP KPP 
Dilaksanakan pada 29-30 Juni 2019, bertempat di MWC NU Ngronggot yang bertujuan 
untuk saling akrab antar kader CBP-KPP Nganjuk serta mengenalkan pengurus DKC. 
4) Basic Training of Trainer (BTOT) 
Dilaksanakan pada 26 - 28 Juli 2019, bertempat di Alas lengkong desa sumberkepuh. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah mencetak trainer dan pelatih yang siap mengawal 
diklatama maupun outbound. 
5) Aswaja Camp 
Dilaksanakan pada 14-15 September 2019, kegiatan gabungan yang melibatkan 
beberapa organisasi dan komunitas dengan unsur peserta adalah pelajar tingkat 
MA/SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Nganjuk. 
6) Pembinaan Pengkaderan CBP-KPP 
a. Pada tanggal 15-17 November 2019 pada Diklatama DKAC Tanjunganom 
b. Pada tanggal 20-22 Desember 2019 pada Diklatama DKAC Ngronggot, 
c. Pada tanggal 22-24 Desember 2019 pada Diklatama DKAC Prambon 
7) Tanam 1.000 Pohon Bareng PAC IPNU IPPNU Berbek 
Dilaksanakan pada 11 Januari 2020, bertujuan untuk melaksanakan penghijauan kembali 
lahan yang gundul yang bertempat di desa Mbeduk, Berbek. 
8) Rakorcab (Rapat Koordinasi Cabang) 
Dilaksanakan pada 25-26 Januari 2020, pembahasan tentang pemaparan dan evaluasi 
progam kerja DKC CBP-KPP Nganjuk serta diskusi progam yang di inginkan oleh DKAC. 
9) Rebranding design logo Instagram CBP-KPP nganjuk 
Dilaksanakan pada 20-30 Maret 2020, untuk mengganti suasana baru serta terus 
memberi wadah kegiatan positif dimasa pandemic Covic-19. 
10) Khotmil Gur'an Online: Dilaksanakan pada 6 April 2020. 
11) Pembagian Masker Donasi Kader 
Dilaksanakan pada 28 April dan 4 Mei 2020, sebagai bentuk kepedulian serta usaha 
mencegah penyebaran covid-19. 
12) Diklat administrasi Online 
Dilaksanakan pada 12, 15, dan 19 Mei 2020 secara virtual menggunakan media social 
whatsapps sebagai media pembelajarnnya dan narasumber langsung dari sekretaris DKW 
KPP Jatim dan Divisi Administrasi DKW CBP Jatim yang terdiri jadi tiga session materi. 
13) Pelatihan Kedaruratan Medis 
Dilaksanakan pada 15 - 16 Agustus 2020 bertempat di Gedung PCNU Nganjuk dengan 
menerapkan protocol kesehatan ketat. Kegiatan ini bertujan untuk membentuk tim 
kesehatan untuk menangani pertolongan pertama. 
14) Pengibaran Merah Putih bersama DKC CBP KPP kabupaten Kediri 


KONFERCAB oa 


Tea ae HI TATAP Nan 


Dilaksanakan pada 17 Agustus 2020 bertempat di Air Terjun Ngleyangan, acara 
pengibaran merah putih ini bertujuan menumbuhkan rasa nasionalisme cbp kpp serta 
menjalin silaturahmi dengan CBP-KPP Kediri. 
15) CBP KPP Peduli bencana kebakaran Rekanita Ooniatul 
Dilaksanakan pada 11 Oktober 2020 aksi galang donasi bertujuan untuk membantu dan 
meringankan penderitaan korban. 
16) Muncak bareng CBP-KPP Nganjuk 
Dilaksanakan pada 31 - 01 November 2020 bertujuan tadbbur alam yaitu merenungi dan 
menghayati segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang telah diciptakan oleh- 
Nya, yang bertujuan untuk lebih mengenal alam, lebih dekat dengan alam, sehingga bisa 
menjaga dan melestarikan keberadaannya. 
17) Lomba Mars CBP KPP challenge 
Dilaksanakan pada 03 - 17 November 2020, untuk menyalurkan kemampuan seni musik 
melalui kreatifitas dalam membawakan lagu mars CBP-KPP serta meningkatkan 
semangat, kebanggaan, dan kecintaan terhadap CBP-KPP. 
Fun Camp 2020 
Dilaksanakan pada 26 - 27 Desember 2020 bertempat di bukit sudirman, margopatut 
sawahan. Tujuan dari kegiatan untuk menambah pengalaman, untuk mendekatkan diri 
dengan alam, mendidik mereka menjadi pribadi yang mandiri, melatih, kedisplinan, 
kekompakan dan bertanggung jawab serta ajang silaturahmi cbp kpp kabupaten nganjuk 
dari alumni diklatama dinganjuk maupun di luar nganjuk. 


18 


be 


KONFERCAB oa 


Tae TAMU TPT Tang ik 


BAB III 
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 


A. Pengelolaan Adminsistrasi 

Dalam rangka tertib dan terlaksananya tujuan organisasi sudah selayaknya bahwa 
pemenuhan kebutuhan administrasi yang sistematis, rapi dan transparan, maka dari itu PC 
IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk senantiasa melaksanakan semua proses penataan 
administrasi yang sudah diamanahkan di Peraturan Organisasi (PO) dan Peraturan Pimpinan 
Pusat tentang Administrasi (PPA). Seluruh kegiatan administrasi dipusatkan di Sekretariat 
Kantor PC NU Kab. Nganjuk Dusun Bungur Desa Jali Kecamatan Sukomoro Kabupaten 
Nganjuk. Dalam pengelolaan dan menagemant penerimaan surat masuk atau surat keluar 
kami tidak hanya menggunakan data bersifat manual (hard file) tapi juga menggunakan 
media online. Sehingga system administrasi tidak terganggu dengan jarak yang jauh atau 
lamanya perjalanan surat dari daerah asal ke tujuan akhir. System ini memudahkan seluruh 
tingkatan pimpinan IPNU-IPPNU di Kabupaten Nganjuk untuk mengirim dan menerima surat, 
berikut rekapitulasi surat masuk dan surat keluar selama satu periode: 


a. Surat Masuk 


INDEKS 
SURAT KETERANGAN JUMLAH 
Indeks A Surat Internal IPNU-IPPNU, Instruksi dll 323 Surat 
Indeks B Surat Eksternal Institusi, Ormas Lain 25 Surat 
Indeks C Surat Banom, lajnah, lembaga NU 87 Surat 
TOTAL SURAT MASUK 435 Surat 
b. Surat Keluar 
INDEKS 
SURAT KETERANGAN JUMLAH 
Indeks A Surat Internal IPNU-IPPNU, Instruksi dll 81 Surat 
Indeks B Surat Eksternal Institusi, Ormas Lain 11 Surat 
Indeks C Surat Banom, lajnah, lembaga NU 23 Surat 
Indeks SK Surat Keputusan 7 Surat 
Indeks ST Surat Tugas 105 Surat 
Indeks SP Surat Pengesahan 289 Surat 
Indeks SKt Surat Keterangan 3 Surat 
Indeks SM Surat Mandat 12 Surat 
TOTAL SURAT KELUAR 276 Surat 


KONFERCAB oa 


Teaak ea HE TAMU TPT Mang ik 


B. Pengelolaan Keuangan 
Pengelolaan keuangan dilakukan satu pintu yaitu melalui bendahara PC IPNU-IPPNU 
Kabupaten Nganjuk. Pengelolaan Keuangan dibagi tiga model, pengelolaan keguangan 
kegiatan, pengelolaan keuangan rumah tangga dan pengelolaan keuangan insidental. 
Pengelolaan keuangan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2018-2020 secara 
ringkas sebagai berikut. 


PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO 
334,941,500 324,683,000 10,258,000 


Untuk perincian detailnya dilampirkan. 


C. Pengelolaan Sistem Data dan Informasi 

Pengelolaan sistem data dan informasi ini sangat membantu dalam pengarsipan dan 
pengelolaan database anggota IPNU-IPPNU se-Kabupaten Nganjuk. Pengelolaan data dan 
informasi ini tidak terlepas dari media online sebagai media/sarana untuk menjaring atau 
menyebarkan informasi berupa kegiatan dan program kerja yang sudah dilaksanakan oleh PC 
IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk secara publik dan media akses data yang cepat serta mudah 
dan efisien. 

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut maka dibuatlah website resmi PC IPNU- 
IPPNU Kabupaten Nganjuk dengan alamat www.pcipnuippnunganjuk.or.id dan email IPNU: 
ipnu.kabnganjuk@gmail.com dan email IPPNU: pcippnunganjukAgmail.com. 


Dalam rangka mempermudah pendataan anggota dan menerima anggota baru PC 
IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk juga berinisiasi membuat program database yang berfungsi 
mendata anggota by name, by address, by foto anggota dari seluruh daerah di Kabupaten 
Nganjuk. Untuk sementara data ini dapat diakses oleh admin database Cabang IPNU-IPPNU 
saja. 


KONFERCAB cai 


enakk aa TA TA9T Tan th 


BAB VI 
SARAN DAN PENUTUP 


Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PC IPNU IPPNU Kabupaten 
Nganjuk Masa Khidmat 2018-2020 kami deskripsikan dengan penuh transparansi/ apa 
adanya. Selama kepengurusan ini berjalan, kami berusaha dan terus berkomitmen agar 
eksistensi IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk menjadi sebuah sumber pendidikan terbuka 
(open educational resources) bagi siapa saja seiring dengan gegap gempitanya era 
teknologi dan arus informasi. Ikhtiar ini penting dilakukan, agar ke depan IPNU IPPNU 
Kabupaten Nganjuk menjadi satu-satunya alternatif pelajar NU untuk menghadapi 
tantangan zaman sehingga kader-kader IPNU IPPNU tidak mengalami a/jenasi sosial. 
Selain itu, tradisi-tradisi keagamaan yang menjadi zona penyangga (buffer zone) 
keberlangsungan dan karakter IPNU IPPNU di Kabupaten Nganjuk terus kami rawat dan 
jaga dengan baik. 


Selama dua tahun ini, kami terus berusaha untuk membangun IPNU IPPNU 
dengan penuh dedikasi dan perjuangan. Berbagai macam realisasi program yang cukup 
padat, merupakan bukti akan kuatnya komitmen kami untuk membuat IPNU IPPNU 
Kabupaten Nganjuk lebih dicintai oleh pelajar dan masyarkat umum. Ikhtiar seperti itu, 
kami lakukan tak lain agar IPNU IPPNU yang kami bangun dengan susah payah ini, 
dapat dipertahankan atau lebih-lebih ditingkatkan lagi pada kepengurusan mendatang, 
yakni PC IPNU IPPNU Nganjuk masa khidmat 2021-2023. 


Akhirnya, segala capaian dan keberhasilan selama kepengurusan PC IPNU 
IPPNU Nganjuk 2018-2020, tak lain dilandasi karena bangunan kerjasama yang kuat 
dan komitmen para kader IPNU IPPNU yang matang. Kesuksesan tersebut bukan 
kesuksesan perorangan/ individu, melainkan keberhasilan bersama untuk kemajuan 
IPNU IPPNU lebih baik. Adapun hal-hal yang belum terealisasi atau pelaksanaan 
program yang belum maksimal, hal itu wajar adanya sebagai bagaian dari dinamika 
organisasi yang dituntut untuk terus memperbaiki diri lebih baik. Realitas ini perlu 
disadari guna menciptakan sebuah tatanan organisasi yang ideal (good organitation) 
secara berkelanjutan. 


Wallahul Muwafig Ilaa Agwamitthorig 


Nganjuk, 28 Maret 2021 


PIMPNAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


SITI ZAKYYATURROFI'AH 


Ketua IPNU Ketua IPPNU 


KONFERCAB oa 


Tea ra TA TOT yanti 


Lampiran I 


SUSUNAN PENGURUS 
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR 
MASA KHIDMAT 2018-2020 


PELINDUNG : Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Nganjuk 
: KH. ALI MUSTOFA SAID 
(Rois Syuriyah PCNU Kab Nganjuk) 
: KH. BISRI HISYAM 
(Ketua Tanfidziyah PCNU Kab Nganjuk) 
PEMBINA 1:1. KH. @olyubi Dahlan 
2. H. Hasyim Afandi. M. Ag 
3. K. Zainal Arifin 
4. H Bashori, M.Si 
5. Drs. Imron Zuhdi, M.Pd 
6. H Syaiful Hidayat, B.A 
7. M. Munir Thohir, M.M.Pd 
8. Untung Wiyono 
9. Fatkhurrohman ST.MM 
10. M Zakariya, M.Sy 
11. M. Fauzi, M.Pa.I 
12. M Syamsudin, S.Pd 
13. Ahmad Nur Wahid 


BADAN PENGURUS HARIAN 

Ketua : AHMAD SYAFI'I S 

Wakil Ketua : MUHAMMAD NURUDDIN 
Wakil Ketua :M FIGHY SETIYO BUDI 
Wakil Ketua : NAFHAN TAUFIKUL KHAKIM 
Wakil Ketua : M. HAFIDZ ROMADLON 
Wakil Ketua : M. ALI NASRULLOH 
Sekretaris : AHMAD ZAINUL HASAN 
Wakil Sekretaris : MOHAMAD YUSRON 

Wakil Sekretaris : MUSYRIFAN BAHRUDIN 
Wakil Sekretaris : ATOK UROHMAN 

Wakil Sekretaris : AHMAD HABIBUR ROHMAN 
Wakil Sekretaris : M. MAHFUD SALAFUDDIN 
Bendahara : M. NURIL HUDA 

Wakil Bendahara : MOHAMMAD SA'NUN FAUZI 


DEPARTEMEN - DEPARTEMEN : 
Departemen Organisasi 

1. MOHAMAD SAIFUDIN 

2. M. ABDUR ROCHIM FATONI 
3. MUKLAS ARY SONA 

4. MANDI SYAIFULOH 


Departemen Kaderisasi 


KONFERCAB oa 


Tea ae HI TATAP Nan 


3. BADRUS SHOLEH 
4. M. ABDUL GHOFUR SAIFULLOH 
5. AGUNG PIHANDONO 


Departemen Jaringan Pesantren Sekolah 
1. MOCH. RIDWAN JUNAIDI 

2. MIRFANUDIN ZUHRI 

3. MOH TRUBUS PANGGARIBUAN 


Departemen Dakwah 
1. ALI MUDHOFFAR 
2. MATOIR ROHMAN 
3. IMRON TEGUH DS 


Departemen Olahraga, Seni dan Budaya 
1. MOCHAMAD GHOZALI RIDLO 

2. BRAMASTYA ADTYA ARGAMI 

3. MUDHOFAR MAHMUD 


LEMBAGA - LEMBAGA 
1) Lembaga Pers dan Penerbitan 


Direktur : M SYARIFUDIN 

Sekretaris FERIAN DWI NUR SAID 

Anggota DAFFA FAIRUZ ZAIN 
ASEP BAHAR 


2) Lembaga Anti Narkoba 


Direktur 5 BAYU ADI S 
Sekretaris WAHYU MUADZIN MAULANA 
Anggota IABAL ARNAJI 


4) Lembaga Ekonomi, Kewirausahaan dan Koperasi (LEKAS) 


Direktur : M KHOIRUR ROZIOIN 
Sekretaris M KHOIRUL HUDA 
Anggota M SYARIFUDDIN 


5) Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT) 


Direktur | YASIN YUSUF 
Sekretaris | MOH FAIZUDDIN NAWAWI 
Anggota : FUAD HASAN 


6) Lembaga Corp Brigade Pembangunan (CBP) 
DEWAN KOORDINASI CABANG 
Komandan : M.Slamet Sholihin 


Divisi Logistik 
Koordinator : M.Adi Yusuf 
Anggota :Muhammad Fauzy 


Divisi pendidikan dan pelatihan 
Koordinator :.Muh zubaidah 
ta : moh ali murtadhoh 


KONFERCAB oa 


Transformasi Pelajar Bangun IK Innu Inpnu nyanjuk 


Progesivitas Organisasi 


Divisi Administrasi 
Koordinator : M. Nur Kholis 
Anggota : Moch.Krisna Kurniansyah 


Divisi kemanusiaan 

Koordinator : Alfiyan Husni 

Anggota : Zainal Arifin 
BADAN-BADAN 


1) Badan Student Crisis Centre (SCC) 


Direktur : MOHAMMAD IRFAN WAHYUDI 
Sekretaris : MUH RIDWAN AZIZ 
Anggota : MOCH ABDUL WAHID 

2) Badan Student research Center (SRC) 
Direktur : ACHMAD IFFAN MUZAKKI 
Sekretaris : LUKMAN HAKIM 
Anggota : AFIB ARDIANSAH 


PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


KONFERCAB oa 


Tea ae TAN TAN yani 


SUSUNAN PENGURUS 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2018-2020 


PELINDUNG : PC NU KABUPATEN NGANJUK 

PC MUSLIMAT NU Kabupaten Nganjuk 
PEMBINA . Dewi Latifah 
Lailun Nasi'ah , S.Pd. 
. Tutik Malikah, S.Pd. 
Sugya NY'atin, S.Ag. 
. Siti Zuhaini Farida, S.E. 
. Nur Cholis, S.Pd. 
. Khotimatul Munawaroh, S.Pd.I 
. Siti Choiriyah, S.E. 
. Dlorihatul Mustofatil M. S.Pd.I 
10. Dwi Arum Puspitasari. S.Pd.I 
11. Deni Nitalia, S.Pd 


BADAN PENGURUS HARIAN 

Ketua : Siti Zakiyaturrofi'ah 
Wakil Ketua I : Muhimatus Sholihah 
Wakil Ketua II : Muhimatul Mufida 
Wakil Ketua III : Afika Wardatul Afifah 
Wakil Ketua IV : Ita Sriwahyuni 


Sekretaris : Dwiana Nurfitrianingrum 
Wakil Sekretaris I : Farida Nur Aini 

Wakil Sekretaris II — : Murohatu Baity Rohmah 
Wakil Sekretaris III : Siti Risyidah Nur Latifatul M 
Wakil Sekretaris IV : Stunatus Sania 


Bendahara : Himmatul Ulya M.F 
Wakil Bendahara1l  : Wahyu Agustin 


DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 
A. Departemen Pengembangan Organisasi dan Komisariat 
Koordinator : Umi Sofi'atun 
Anggota : Yurika Nofiliana 
Nova Yesika Anik S N 
Islamiyah Yasin 
Sherlina Wibowo 


B. Departemen Pendidikan, Pengkaderan, dan Pengembangan SDM 
Koordinator : Miftahul Jannah 

Anggota : Intan Rahayu Ningtyas 

Siti Kholimah 


KONFERCAB oa 


Transformasi Pelajar Bangun pk Int Inpnu nyanjuk 


Progesivitas Organisasi 


Nuril Mashlikah 
Habibah Putri Nur Alawiyah 


C. Departemen Seni Budaya dan Olahraga 
Koordinator : Fina Arina Hayati 
Anggota : Wahyu Agustina 

Saadatun Nahariyah 
Binti Alfiyah 
Prafita Eka 
Afifatus Sakdiyah 


D. Departemen Hubungan Pesantren Dan Sosial Kemasyarakatan 
Koordinator : Eka Yunar Rahmawati 
Anggota : Yeni Fitriana Sari 
Ilfi Wardhatul Fauziyah 
Fitria Nor Khasanah 
Febrianti 


LEMBAGA — LEMBAGA 
A. Lembaga Korp Pelajar Putri (LKPP) 

Koordinator : Nina Damayanti 

Anggota Luluk Rohanida 
Alwasi'atuz Zahidah 
Ainur Wahyu Laily 
Rusmita Nur Rahayu 
Irda Nur Fadhilah 
Binti Istigomah 
Binti Wasiatul .R 
Fitrotun Nawa 
Miftahul Jannah 


B. Lembaga Konseling Pelajar (LKP) 
Koordinator : Ma'rifatul Handawiyah 
Anggota Eva Rina .M 
Siti Rida Septiana 
Ainur Rofigoh 
Evita 
Mitha 


C. Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT) 
Koordinator : Ciptanty Artha Yuanita 
Anggota Oktafira Johardian 

Aminatuz Zuhriya 
Amalia Nailyatul Khoiri yah 


PC IPPNU NGANJUK 


Lampiran II 
DAFTAR SURAT MASUK 
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA & IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2018-2020 


KETERANGAN 
Surat Internal IPNU-IPPNU, Instruksi dll 


INDEKS SURAT 
Indeks A 


Indeks B 
Indeks C 


Surat Eksternal Institusi, Ormas Lain 
Surat Banom, lajnah, lembaga NU 


TOTAL SURAT MASUK 


DAFTAR SURAT MASUK INDEKS A 


. ' PR IPPNU KELURAHAN 
1 001/PR/A/1/7455/1/20 02 Februari 2019 12 Januari 2019 TANJUNGANOM Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
: P PKPT IPPNU IAI PANGERAN 
2 001/PKPT/A/IX/7354-7455/11/19 25 Januari 2019 28 Januari 2019 DIPONEGORO NGANJUK Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
3 122/PW/A/7455/XIX/V/2019 20 Maret 2019 23 Maret 2019 PW IPPNU JAWA TIMUR Instruksi IPPNU Award Ketua PC IPPNU 
4 04/PAC/A/XVII/7354-7455/IV/19 27 Maret 2019 PAC IPNU REJOSO Undangan Harlah IPNU Ke-65 
Undangan Sosialisasi Website dan Singkronisasi Ketua & Bid. 
5 002/PAN.RAKOR/XXVIII/111/2019 27 Maret 2019 02 April 2019 PW IPPNU JAWA TIMUR Enak Kaderisasi PC 
Juklak Kaderisasi IPPNU 

6 117/PW/SRP/7455/XIX/IV/19 01 April 2019 PW IPPNU JAWA TIMUR Surat Rekomendasi Pengesahan 
7 002/PP/SP/7455/XVIII/IV/2019 07 April 2019 PP IPPNU Surat Pengesahan 
8 121/PW/A/7455/XXII/V/19 PW IPPNU JAWA TIMUR Instruksi Pendaftaran Beasiswa PWNU JAWA TIMUR | Ketua PC IPPNU 
9 071/PW/A/XXIII/7354/VII/2019 PW IPNU JAWA TIMUR Instruksi Ketua PC IPNU 
10 127/PW/A/7455/XIX/VII/19 14 Juli 2019 PW IPPNU JAWA TIMUR Instruksi Perubahan Osis Menjadi Komisariat Ketua PC IPPNU 
11 005/PAC/SRP/7455/XXII/IV/2019 11 April 2019 08 April 2019 PAC IPPNU TANJUNGANOM Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Wates 
12 | 006/PAC/SRP/7455/XXII/IV/2019 11 April 2019 08 April 2019 PAC IPPNU TANJUNGANOM CN el Pengesahan Anak Ranting 
13 | 009/PAC/SRP/7455/XXII/IV/2019 11 April 2019 08 April 2019 PAC IPPNU TANJUNGANOM Sena aa Pengeahan Benang 
14 008/PAC/SRP/7455/XXII/IV/2019 11 April 2019 08 April 2019 PAC IPPNU TANJUNGANOM Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Malangsari 
15 007/PAC/SRP/7455/XXII/IV/2019 11 April 2019 08 April 2019 PAC IPPNU TANJUNGANOM Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Jogomerto 
16 002/PAC/A/XI1I/7455/IV/2019 14 Mei 2019 11 April 2019 PAC IPPNU BARON Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 

PAC/A/XXI/7455/1IV/2019 11 April 2019 22 April 2019 PR IPPNU WATES Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 

455/IV/2019 11 April 2019 22 April 2019 PAR IPPNU BANDAR ALIM Permohonan Pengesahan 


19 021/PAC/A/XXI/7455/IV/2019 11 April 2019 22 April 2019 PR IPPNU KAMPUNGBARU Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
20 019/PAC/A/XXI/7455/IV/2019 11 April 2019 22 April 2019 PR IPPNU MALANGSARI Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
21 017/PAC/A/XXI/7455/IV/2019 11 April 2019 22 April 2019 PR IPPNU JOGOMERTO Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
22 002/PAC/A/XIV/7455/IV/2019 14 Mei 2019 27 April 2019 PAC IPPNU PRAMBON Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
23 003/PK-XXII/PAC/C/XX1/7354-7455/IV/19 20 April 2019 PAC IPNU Tanjunganom Pemberitahuan Konferancab Ketua PC IPNU 
24 070/PP/A/XIX/7354/IV/19 02 Mei 2019 PP IPNU Peringatan Hari Pendidikan Nasional Ketua PC IPNU 
25 01/PAC/Pan.Pel/A/XI11/7354-7355/V/19 10 Mei 2019 PAC IPNU BARON Pemberitahuan Festival Oprak Ketua PC IPNU 
26 02/PAC/Pan.Pel/A/XI11/7354-7355/V/19 12 Mei 2019 PAC IPNU BARON Pemberitahuan Safari Romadlon Ketua PC IPNU 
27 04/PAC/Pan.Pel/A/XI111/7354-7355/V/19 10 Mei 2019 PAC IPNU BARON Permohonan Pelatih Makesta Ketua PC IPNU 
28 04/pan.pel/PAC/A/54.73-55.74/V/19 10 Mei 2019 PAC IPNU BARON Permohonan Pelatih Ketua PC IPNU 
29 055/PW/A/XXIII/7354/V/2019 09 Mei 2019 11 Mei 2019 PW IPNU JAWA TIMUR Undangan Rapimwil II Ketua PC IPNU 
30 002/PAC/A/XI1/7354/IV/19 29 Mei 2019 PAC IPNU PRAMBON Undangan Pelantikan Ketua PC IPNU 
31 01/PR/A/7354-7455/VI/19 17 Juni 2019 18 Juni 2019 PR IPNU-IPPNU PISANG Permohonan Pengesahan Ketua PC 

32 22 Juni 2019 22 Juni 2019 PP IPPNU Undangan Nusantara Millennial Summit Ketua PC IPPNU 
33 003/PAC/A/XXII/7455/V1/19 26 Juni 2019 PAC IPPNU TANJUNGANOM Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
34 002/PR/A/XX/7455/VII/19 02 Juli 2019 PR IPPNU KLURAHAN Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
35 038/PAC/SRP/7455/XXI/VII/2019 12 Juli 2019 PAC IPPNU NGRONGGOT Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Klurahan 

36 001/PR/A/XX/7455/1X/19 10 September 2019 PR IPPNU NGRONGGOT Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
37 040/PAC/SRP/7455/XX1/1X/2019 12 September 2019 PAC IPPNU NGRONGGOT Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Ngronggot 

38 139/PW/A/7455/XIX/IX/19 03 September 2019 15 September 2019 PW IPPNU JAWA TIMUR Ne DUA Pel AAS RON TEPN ANA Ketua PC IPPNU 
39 02/PR/A/7354-7455/VII1I/19 14 September 2019 15 September 2019 PR IPNU-IPPNU NGROMBOT Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
40 020/PAC/SR/XXII-XXI/7354-7455/VIII/19 14 September 2019 15 September 2019 PAC IPNU-IPPNU PATIANROWO Surat Rekomendasi Ketua PC 

41 001/PAC/A/7354/X/2019 02 Februari 2020 07 Oktober 2019 PAC IPPNU BAGOR Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
42 020/PAC/7354-7455/X/2019 09 Oktober 2019 PAC IPNU PACE Permohonan Melantik Ketua PC IPNU 
43 EA ea PAC/11/7354- 25 Oktober 2019 PAC IPNU Sukomoro Undangan Makesta Ketua PC IPNU 
44 2 Kana PAC/11/7354- 25 Oktober 2019 PAC IPNU Sukomoro Pemberitahuan Makesta Ketua PC IPNU 
45 Near kesta/PAC/T1/7354- 25 Oktober 2019 PAC IPNU Sukomoro Permohonan Pemateri Makesta Ketua PC IPNU 
46 32/A/DKAC/Pan.Diklatama/X1/19 29 Nopember 2019 DKAC CBP KPP Ngronggot Undangan Diklatama Ketua PC IPNU 
47 01/PR/A/XX/7455/1X/19 05 Januari 2020 01 November 2019 PR IPPNU KELUTAN Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
48 041/PAC/SRP/XXI/7455/X1/19 05 Januari 2020 08 November 2019 PAC IPPNU NGRONGGOT Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Kelutan 

49 042/PAC/SRP/XXI/7455/X1/19 05 Januari 2020 08 November 2019 PAC IPPNU NGRONGGOT Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Mojokendil 

50 020/PAC/A/Makesta/7354/X1/19 14 Nopember 2019 PAC IPNU NGETOS Pemberitahuan Makesta Ketua PC IPNU 
51 024/PAC/A/Makesta/7354/X1/19 14 Nopember 2019 PAC IPNU NGETOS Permohonan Narasumber Makesta Ketua PC IPNU 
52 003/PR/A/XX/7455/X1/19 22 November 2019 PR IPPNU BANJARSARI Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
53 043/PAC/SRP/XXI/7455/X1/19 05 Januari 2020 23 November 2019 PAC IPPNU NGRONGGOT Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Banjarsari 


01/RANTING/A/7354/X1/19 


22 Nopember 2019 


PR IPNU BANJARSARI 


Permohpnan Melantik 


Ketua PC 


22 Nopember 2019 


PR IPNU BANJARSARI 


Undangan 


Ketua PC 


29 November 2019 


PR IPPNU MOJOKENDIL 


Permohonan Pengesahan 


57 06/Pan.Pel.KONFERANCAB/A/IPNU/12/19 13 Desember 2019 PAC IPNU BREBEK Permohonan Keamanan Konferancab Ketua PC IPNU 
58 05/Pan.Pel.KONFERANCAB/A/IPNU/12/19 02 Desember 2019 PAC IPNU BREBEK Undangan Konferancab Ketua PC IPNU 
59 03/Pan.Pel.KONFERANCAB/A/IPNU/12/19 02 Desember 2019 PAC IPNU BREBEK Pemberitahuan Konferancab Ketua PC IPNU 
60 | 14/PAC/SRP/7455/XXII/1/2020 12 Janurari 2019 12 Desember2019 | PAC IPPNU TANJUNGANOM ae Pengesahan Ranting Kelurahan 
61 005/PAC/A/7354/XX/11/20 13 Desember 2019 PAC IPPNU SAWAHAN Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
62 002/PAC/B/54.73-55.74/X11/19 28 Desember 2019 PAC IPNU BARON Pemberitahuan PPL (Pelatihan Pemecah Lapangan) | Ketua PC IPNU 
63 004/PAC/A/7455/V1/1/2020 01 Pebruari 2020 PAC IPPNU LOCERET Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
64 002/PAC/A/XV/7355/111/20 03 Maret 2020 PAC IPPNU REJOSO Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
. : Toleransi Perpanjangan Masa Aktif Surat 
65 04/PP/SK/7455/XIX/IV/2020 16 April 2020 15 April 2020 PP IPPNU Pengesahan (SP) 
66 170/PW/A/XXIII/7354/VII/2020 27 Juli 2020 29 Juli 2020 PW IPNU JAWA TIMUR Surat Edaran Kaderisasi Ketua PC IPNU 
67 175/PP/A/7455/XIX/VIII/2020 06 Agustus 2020 PP IPPNU Undangan Webinar Ketua PC IPPNU 
68 001/PR/A/7455/VIII/20 24 Februari 2021 12 Agustus 2020 PR IPPNU TANJUNGKALANG Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
69 001/PR/A/7455/VIII/20 24 Februari 2021 12 Agustus 2020 PR IPPNU JUWET Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
70 B.02/PH/PKPT.IPPNU.STAIM/SP/VIII/2020 | 22 Agustus 2020 16 Agustus 2020 PKPT IPPNU STAIM NGLAWAK Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
PKPT IAI PANGERAN 
71 07/PKPT/A/X/7354-7455/VII/20 10 Agustus 2020 17 Agustus 2020 DIPONEGORO NGANJUK Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
72 003/PR/A/III/7455/1X/2020 04 September 2020 PR IPPNU BANJARANYAR Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
73 003/PR/A/XX/7455/IX/20 19 September 2020 PR IPPNU KALIANYAR Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
74 045/PAC/A/XXI1/7455/1X/20 31 September 2020 23 September 2020 PAC IPPNU TANJUNGANOM Permohonan Pengesahan Resuffle Ketua PC IPPNU 
75 001/PR/A/7455/11/X/2020 01 Oktober 2020 PR IPPNU NGADIREJO Permohonan Pengesahan Ketua PC IPPNU 
314 003/PAC/A/11/73-54/74-55/1/21 12 Februari 2021 31 Januari 2021 PAC IPNU-IPPNU NGETOS Pemberitahuan Sekolah Aswaja I Ketua PC 
315 002/PAC/A/XXI/73.54-74.55/11/2021 08 Februari 2021 07 Februari 2021 PAC IPNU-IPPNU BARON Pemberitahuan Diklat Persidangan Ketau PC 
316 003/PAC/A/XXI/73.54-74.55/11/2021 08 Februari 2021 07 Februari 2021 PAC IPNU-IPPNU BARON Permohonan Narasumber Diklat Persidangan Hg Pe 
, : PK IPNU-IPPNU SMK AL- , 
318 05/PK/A/1/7354-7455/1/21 27 Februari 2021 20 Februari 2021 KHOIRIYAH BARON Undangan Pelantikan Ketua PC 
, h PK IPNU-IPPNU SMK AL- : ' 
319 06/PK/A/1/7354-7455/1/21 27 Februari 2021 20 Februari 2021 KHOIRIYAH BARON Pemberitahuan Pelantikan Ketua PC 
320 Sa ala PAC/A/XVI/7354- | 1g rebruari 2021 21 Februari 2021 PAC IPNU-IPPNU GONDANG Undangan Konferancab Ketua PC 
321 LN La PAC/A/XVI/7354- 18 Februari 2021 21 Februari 2021 PAC IPNU-IPPNU GONDANG Pemberitahuan Konferancab Ketua PC 
322 Pa joss aa 18 Februari 2021 21 Februari 2021 PAC IPNU-IPPNU GONDANG Permohonan Pimpinan Sidang Ketua PC 
323 017/Pan.Pel/A/XI1/7354-7455/11/2021 01 Maret 2021 07 Maret 2021 Ma ah Permohonan Pimpinan Sidang Ketua PC 


NGANJUK 


DAFTAR SURAT MASUK INDEKS B 


1 004/Pan.Mk.Lk/PK/B/7354-7455/1/18 22 Februari 2021 05 Januari 2019 PK IPNU-IPPNU AL-MANAR Permohonan Pelatih Lakmud Ketua PC 

2 014/Pan.Mk.Lk/PK/B/7354-7455/1/18 22 Februari 2021 05 Januari 2019 PK IPNU-IPPNU AL-MANAR Permohonan Pelatih Lakmud Ketua PC 

3 016/Pan.Mk.Lk/PK/B/7354-7455/1/18 22 Februari 2021 05 Januari 2019 PK IPNU-IPPNU AL-MANAR Permohonan Narasumber Sekretaris PC 

4 | 021/Pan.Mk.Lk/PK/B/7354-7455/1/18 22 Februari 2021 05 Januari 2019 PK IPNU-IPPNU AL-MANAR Mana dan Pemberitahuan Makesta (| Kefiape 

5 IAI-PD/114/AK-067/111/2019 20 Maret 2019 25 Maret 2019 IAI PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK Surat Rekomendasi Pengesahan Ketua PC IPPNU 

6 005/PK-XXII/PAC/B/XXI/7354-7455/1IV/19 27 April 2019 01 Mei 2019 PAC IPNU-IPPNU TANJUNGANOM Undangan Konferancab Ketua PC 

7 005/PK-XXII/PAC/B/XXI/7354-7455/1IV/19 27 April 2019 01 Mei 2019 PAC IPNU-IPPNU TANJUNGANOM Undangan Konferancab Ketua PC 

8 004/B/Pan-Pel.64/XXII/V/19 15 Juli 2029 26 Juli 2019 DKC CBP-KPP NGANJUK Pemberitahuan BTOT Kaderisasi PC 

9 008/B/Pan-Pel.64/XXII/V/19 15 Juli 2029 26 Juli 2019 DKC CBP-KPP NGANJUK Permohonan Pemateri BTOT Ketua PC 

10 004/B/Pan-Pel.64/XXII/V/19 15 Juli 2029 26 Juli 2019 DKC CBP-KPP NGANJUK Pemberitahuan BTOT Kaderisasi PC 

11 008/B/Pan-Pel.64/XXII/V/19 15 Juli 2029 26 Juli 2019 DKC CBP-KPP NGANJUK Permohonan Pemateri BTOT Ketua PC 

12 026/B.2/PC Lazisnu-mng/IX/2019 07 September 2019 | 19 September 2019 PC LAZISNU NGANJUK Undangan Santunan Anak Yatim Ketua PC IPNU 
Permohonan Peserta Napak Tilas 

13 460/3004/411.304/2019 11 November 2019 PEMDA KAB NGANJUK Bajulan Sawahan P Ketua PC IPNU 

14 | 003/A/SANLAT-BPUN/IX/IV/2020 03 Maret 2020 25 Januari 2020 tanda An 2 kana Permohonan Delegasi Kader Ketua PC 

15 07/Pan.Pel/B/X/7354-7455/VII/20 17 Agustus 2020 23 Agustus 2020 PKPT IAI PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK | Pemberitahuan Pelantikan Ketua PC 

16 07/Pan.Pel/B/X/7354-7455/VII/20 17 Agustus 2020 23 Agustus 2020 PKPT IAI PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK | Permohonan Melantik Ketua PC 

17 08/Pan.Pel/B/X/7354-7455/1X/20 13 Oktober 2020 16 Oktober 2020 PKPT IAI PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK | Undangan Lakmud Ketua PC 

18 09/Pan.Pel/B/X/7354-7455/1X/20 13 Oktober 2020 16 Oktober 2020 PKPT IAI PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK | Permohonan Pemateri Lakmud Ketua PC 

19 10/Pan.Pel/B/X/7354-7455/1X/20 13 Oktober 2020 16 Oktober 2020 PKPT IAI PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK | Permohonan Pelatih Lakmud Ketua PC 

20 060/MAHIDA/SR/X/2020 12 Februari 2021 20 Oktober 2020 YAYASAN MADRASAH ALIYAH AL-HIDAYAH Surat Rekomendasi 

21 22/MTs Darussalam/SR/X/20 12 Februari 2021 20 Oktober 2020 YAYASAN MTs DARUSSALAM Surat Rekomendasi 

22 404/MTs.AKH/13.18/PP.01.1/XII/2020 12 Februari 2021 14 Desember 2020 YAYASAN AL-KHOIRIYAH BARON Surat Rekomendasi 

23 017/Pan.Pel/B/XI1/7354-7455/11/2021 05 Maret 2021 07 Maret 2021 PKPT IPNU-IPPNU IAI PADI NGANJUK Undangan Konferkom & Rapat Anggota | Ketua PC 

24 09/P.Musda-JATMAN/X/2020 27 Februari 2021 07 Nopember 2020 IDROH SYU'BIYYAH JATMAN NGANJUK Undangan Pembukaan Musda JATMAN Ketua PC 

25 001/B/DKAC/CBP.KPP/64-65/XIV-XI/20 11 Desember 2020 18-20 Desember 2020 | DKAC CBP-KPP BERBEK Pemberitahuan Makesta Ketua PC 


DAFTAR SURAT MASUK INDEKS C 


1 09/konfercab.xviii. xvii/7354-7455/XI1/2018 18 Januari 2019 18 Januari 2019 aa BA Undangan Konfercab Ketua PC IPPNU 

2 030/MWC/TANF./A.II/1.20.30/1/"19 25 Januari 2019 MWC NU PRAMBON Surat Rekomendasi Pengesahan PAC IPPNU Prambon 

3 3700/C.1.34/09/2019 PB NU Instruksi Pelaksanaan Shalat Istisga' Ketua PC 

4 167/Pan-KONFER/PAC/C/54.73-55.74/111/1/ 14 Maret 2019 17 Maret 2019 PAC IPNU-IPPNU BARON Permohonan Pimpinan Sidang Ketua PC 

5 626/PC/A.I/L-22/111/2019 01 Maret 2019 PC NU NGANJUK Surat Rekomendasi Pengesahan PP IPPNU 

6 02/pan.harlah/A.1/L.22/111/2019 22 Maret 2019 23 Maret 2019 PC NU NGANJUK Permohonan Tumpeng Harlah Ketua PC 

7 02/pan.harlah/A.1/L.22/111/2019 22 Maret 2019 23 Maret 2019 PC NU NGANJUK Permohonan Tumpeng Harlah Ketua PC 

8 003/MWC/SR./L.22/IV/2019 11 April 2019 MWC NU BARON Surat Rekomendasi Pengesahan 

9 005/PK-XXII/PAC/C/XX1/7354-7455/IV/19 | 27 April 2019 01 Mei 2019 PAC IPNU-IPPNU TANJUNGANOM Permohonan Pimpinan Sidang 

10 005/PK-XXII/PAC/C/XXI/7354-7455/1IV/19 | 27 April 2019 01 Mei 2019 PAC IPNU-IPPNU TANJUNGANOM | Permohonan Pimpinan Sidang Ketua PC 

11 651/PC/A.I/L.22/V/2019 30 Mei 2019 PC NU NGANJUK Undangan Saur Bersama Ketua PC 

12 3547/C.1.34/06/2019 03 Juni 2019 PB NU Ikhtibar Hasil Rukyatul-hilal 

13 04/pan.halalbihalal/A.1/L.22/V1I/2019 22 Juni 2019 23 Juni 2019 PC NU NGANJUK Undangan Halal Bi Halal Ketua PC 

14 30/MWC/L.22.K/VII/2019 12 Juli 2019 27 Juli 2019 MWC NU TANJUNGANOM Surat Rekomendasi Pengesahan 

15 569/PC/A.I/L.22/VIII/2019 23 Agustus 2019 13 Agustus 2019 PC NU NGANJUK Undangan Ketua PC 

16 002/BID.KADERISASI/A/73.54-74.55/VIII/1 20 Agustus 2019 31 Agustus 2019 PAC IPNU-IPPNU Koalisi 3 Undangan Dikpel Koalisi 3 Ketua PC 

17 002/BID.KADERISASI/A/73.54-74.55/VIII/1 20 Agustus 2019 31 Agustus 2019 PAC IPNU-IPPNU Koalisi 3 Pemberitahuan Dikpel Koalisi 3 Ketua PC 

18 20/PR.NU/A-1/L.20/1X/2019 30 Agustus 2019 10 September 2019 PR NU NGRONGGOT Surat Rekomendasi 

19 001/PR/IX/2019 30 Agustus 2019 12 September 2019 PR NU NGROMBOT Surat Rekomendasi 

20 570/PC/A.1I/L.22/VI11/2019 17 September 2019 | 14 September 2019 PC NU NGANJUK Undangan Persiapan HSN 2019 Ketua PC 

21 571/PC/A.I/L.22/IX/2019 16 September 2019 | 15 September 2019 PC NU NGANJUK Undangan Silahturrahim Anggota Fraksi PKB Nganjuk | Ketua PC 

22 001 /PAN.PEL/C/73.54-74.55/1X/19 29 September 2019 | 28 September 2019 PAC IPNU-IPPNU KOALISI 1 Pemberitahuan Makesta Ketua PC 

23 001 /PAN.PEL/C/73.54-74.55/1X/19 29 September 2019 | 28 September 2019 PAC IPNU-IPPNU KOALISI 1 Undangan Makesta Kaderisasi PC 

24 001 /PAN.PEL/C/73.54-74.55/1X/19 29 September 2019 | 28 September 2019 PAC IPNU-IPPNU KOALISI 1 Permohonan Narasumber Makesta Ketua PC 

25 17/mwc/l.22e/X/2019 29 September 2019 | 14 Oktober 2019 MWC NU PACE Surat Rekomendasi Ketua PC 

26 33/PR.NU/A-1/L.20/XI/2019 01 November 2019 PR NU KELUTAN Surat Rekomendasi 

27 0245/04F/PR.NU/XI/2019 26 November 2019 PR NU BANJARSARI Surat Rekomendasi 

28 02/PR.NU/A-1/L.20/X1/2019 29 November 2019 PR NU MOJOKENDIL Surat Rekomendasi 

29 089/MWC.NU/A.1/L.22.H/XII/2019 07 Desember 2019 14 Desember 2019 MWC NU KERTOSONO Surat Rekomendasi 

30 30/MWC/L.22.K/XII/2019 28 Desember 2019 MWC NU SAWAHAN Surat Rekomendasi 

31 03/PR/C/1/7455/1/2020 12 Janurari 2019 15 Januari 2020 PR NU KELURAHAN TANJUNGANOM Surat Rekomendasi 

32 012/PAC/SR/7455/1/2020 03 Januari 2020 15 Januari 2020 PAC IPPNU PACE Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Bodor 

33 015/PAC/SR/7455/1/2020 03 Januari 2020 15 Januari 2020 PAC IPPNU PACE Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Sanan 

34 014/PAC/SR/7455/1/2020 03 Januari 2020 15 Januari 2020 PAC IPPNU PACE Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Pacewetan 

35 013/PAC/SR/7455/1/2020 03 Januari 2020 15 Januari 2020 PAC IPPNU PACE Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Jampes 
089/MWC.NUJ/L.22.P/II1/2020 27 Februari 2020 02 Maret 2020 MWC NU REJOSO Surat Rekomendasi PAC IPPNU Rejoso 


25 Februari 2020 


03 Maret 2020 


PR NU BANARAN 


Surat Rekomendasi PR Banaran 


38 039/PAC/SR/7455/111/2020 02 Maret 2020 11 Maret 2020 PAC IPPNU PACE Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Banaran 

39 036/PAC/XIV/SR/7455/111/20 03 Maret 2020 11 Maret 2020 PAC IPPNU PACE Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Gondang 
40 172/PR/NU/III/2020 12 Maret 2020 PR NU GONDANG Surat Rekomendasi PR Gondang 

41 037/PAC/XIV/SR/7455/111/20 11 Maret 2020 PAC IPPNU PACE Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Mlandangan 
42 03/PR.NU/A-1/L.20/VIII/2020 06 Agustus 2020 12 Agustus 2020 PR NU JUWET Surat Rekomendasi 

43 08/PR.NU/A-1/L.20/VIII/2020 06 Agustus 2020 12 Agustus 2020 PR NU TANJUNGKALANG Surat Rekomendasi 

44” | 01/PAC/SRP/7455/XVI/IX/2020 30 Agustus 2020 | 07 September2020 | PAC IPPNU KERTOSONO TA laa Pengesahan PKPT STAIM 

45 | 045/PAC/SRP/XXI/7455/1X/2020 30 Agustus2020 | 03 September2020 | PAC IPPNU NGRONGGOT Na Pengesahan Banting 

46 ...(MWC.NUJL.22/VIII/2020 10 Agustus 2020 19 Agustus 2020 MWC NU NGANJUK Surat Rekomendasi 

47 044/PAC/SRP/XXI/7455/1X/2020 27 Agustus 2020 03 September 2020 PAC IPPNU NGRONGGOT Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Juwet 

48 007/PR/C/11/73.54-74.55/VIII/2020 28 Agustus 2020 06 September 2020 PR IPNU-IPPNU KATERBAN Pemberitahuan Makesta Ketua PC 
49 47/PAC/SRP/7455/XXI1/X/2020 26 Oktober 2020 07 Oktober 2020 PAC IPPNU TANJUNGANOM Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Banjaranyar 
50 49/PAC/SRP/7455/XXI1/X/2020 26 Oktober 2020 08 Oktober 2020 PAC IPPNU TANJUNGANOM Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Ngadirejo 
51 01/PR/38/1IX/2020 15 September 2020 PR MUSLIMAT KEPANJEN Surat Rekomendasi 

52 32/PR.NU/A-1/L.20/IX/2020 10 September 2020 | 19 September 2020 PR NU KALIANYAR Surat Rekomendasi 

53 ...IPR/SR./TANF/L/IX/2020 12 Februari 2021 02 Oktober 2020 PR NU BARON Surat Rekomendasi 

54 ...IPR/SR./TANF/L/IX/2020 12 Februari 2021 02 Oktober 2020 PR NU GARU Surat Rekomendasi 

55 010/PR/SR./TANF/L/IX/2020 12 Februari 2021 02 Oktober 2020 PR NU GEBANGKEREP Surat Rekomendasi 

56 05/PR/SR./TANF/L/IX/2020 12 Februari 2021 02 Oktober 2020 PR NU JAMBI Surat Rekomendasi 

57 042/PR/SR./TANF/L/IX/2020 12 Februari 2021 02 Oktober 2020 PR NU JEKEK Surat Rekomendasi 

58 ...(PR/SR./TANF/L/IX/2020 12 Februari 2021 02 Oktober 2020 PR NU KATERBAN Surat Rekomendasi 

59 ...IPR/SR./TANF/L/IX/2020 12 Februari 2021 02 Oktober 2020 PR NU MABUNG Surat Rekomendasi 

60 024/PAC/A/XI1/74.55/X/20 12 Februari 2021 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Jambi 

61 012/PAC/A/XI1/74.55/X/20 12 Februari 2021 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Gebangkerep 
62 016/PAC/A/XII/74.55/X/21 12 Februari 2021 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Baron 

63 020/PAC/A/XII/74.55/X/21 12 Februari 2021 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Garu 

64 028/PAC/A/XI1/74.55/X/22 12 Februari 2021 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Jekek 

65 032/PAC/A/XI1/74.55/X/22 12 Februari 2021 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Katerban 
66 040/PAC/A/XII/74.55/X/23 12 Februari 2021 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Kemlokolegi 
67 036/PAC/A/XII/74.55/X/23 12 Februari 2021 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Mabung 

68 | 047/PAC/A/XII/74.55/X/24 12 Februari 2021 | 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON ai PengesanahiKOMiseNnaL Ae 

69 | 045/PAC/A/XII/74.55/X/24 12 Februari2021 | 10 Oktober 2020 PAC IPPNU BARON Maa Pengesahan Komisariat 

70 003/PAC/XIV/SRP/7455/X/20 08 Oktober 2020 12 Oktober 2020 PAC IPPNU PACE Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Pacekulon 
71 | 001/PAC/XIV/SRP/7455/X/20 08 Oktober 2020 12 Oktober 2020 PAC IPPNU PACE 2 LIS Kel Om engan Pengesahan Kaning 


Gemenggeng 


002/PAC/XIV/SRP/7455/X/20 


12 Oktober 2020 


PAC IPPNU PACE 


Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Kepanjen 


L.22.K../X/2020 


09 Oktober 2020 


PR NU NGADIREJO 


Surat Rekomendasi 


08 Oktober 2020 


12 Oktober 2020 


PAC IPPNU PACE 


Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Ploso 


75 51/PAC/SRP/7455/XXII/X/2020 16 Oktober 2020 PAC IPPNU TANJUNGANOM Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Sidoharjo 

76 78/Tnf.MWC//A.8/L.22.G/XI/2020 10 November 2020 16 November 2020 MWC NU NGRONGGOT Surat Rekomendasi 

77 034/MWCNUJ/A.I/L.22.1/X1/2020 12 Februari 2021 24 November 2020 MWC NU SUKOMORO Surat Rekomendasi 

78 | 02/PAC/SRP/7455/x1/2020 14 Januari 2021 08 November 2020 | PAC IPPNU KERTOSONO Ne Pengesahan Anak Ranting 

79 | 02/PAC/SRP/7455/X1/2020 14 Januari 2021 03 November 2020 | PAC IPPNU KERTOSONO 2 ea Peng ahaha nak Ranting 

80 | 02/PAC/SRP/7455/X1/2020 14 Januari 2021 08 November 2020 | PAC IPPNU KERTOSONO Pe Pengesehan Anak Ranting 

81 02/PAC/SRP/7455/X1/2020 14 Januari 2021 08 November 2020 PAC IPPNU KERTOSONO Surat Rekomendasi Pengesahan Anak Ranting Jabon 

82 003/PAC/SRP/XXI/7455/X1/20 19 November 2020 PAC IPPNU NGRONGGOT Surat Rekomendasi Pengesahan Ranting Kalianyar 

83 ...IPR-NU/L.22.K/XII/2020 27 Desember 2020 15 Desember 2020 PR NU SIDOHARJO Surat Rekomendasi 

84 007/PR/C/11/73.54-74.55/VIII/2020 12 Oktober 2020 17-18 Oktober 2020 PR IPNU-IPPNU KEMLOKOLEGI Pemberitahuan Makesta Ketau PC 
85 | 050/PAC/SRP/7455/xxI1/X11/2020 12 Desember2020 | 14Desember2020 | pAC IPPNU BARON ai Meng an emKomi sana HTS Ak 

86 03/PR.NU/M/II/2020 06 Februari 2020 8 Pebruari 2020 PR NU MLANDANGAN Surat Rekomendasi 

87 007/PR/C/11/73.54-74.55/X1I1/2021 11 Januari 2021 09-10 Januari 2021 PR IPNU-IPPNU KEMADUH Pemberitahuan Makesta Ketua PC 


DAFTAR SURAT KELUAR 
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA & IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2018-2020 


INDEKS 
SURAT KETERANGAN JUMLAH 

Indeks A Surat Internal IPNU-IPPNU, Instruksi dll 81 Surat 

Indeks B Surat Eksternal Institusi, Ormas Lain 11 Surat 

Indeks C Surat Banom, lajnah, lembaga NU 23 Surat 

Indeks SK Surat Keputusan 7 Surat 

Indeks ST Surat Tugas 105 Surat 

Indeks SP Surat Pengesahan 289 Surat 

Indeks SKt Surat Keterangan 3 Surat 

Indeks SM Surat Mandat 12 Surat 

TOTAL SURAT KELUAR 531 Surat 
SURAT KELUAR 
PC IPNU KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2028-2020 
NOMOR 
URUT TNDEKS TERTANGGAL PERIHAL TUJUAN 
1 001/PC/C/XXII/7354/11/19 4 Februari 2019 Permohonan Rekomendasi Pengesahan PCNU NGANJUK 
2 002/PC/A/XXI1/7354/11/19 8 Februari 2019 Permohonan Rekomendasi Pengesahan PW IPNU JAWA TIMUR 
3 003/PC/A/XXI1I/7354/11/19 9 Februari 2019 Permohonan Surat Pengesahan PP IPNU 
4 004/PC/ST/7354/1/19 26 Januari 2019 Surat Tugas Fasilitator Persidangan PKPT IPNU IAI PADI 
5 005/PC/A/XXI1/7354/11/2019 07 Februari 2019 Undangan Rapat PH Pengurus Harian 
6 006/PC/A/XXI1/7354/11/2019 16 Februari 2019 Undangan Rapat PH Pengurus Harian 
007/PC/A/XXII/7354/11/2019 16 Februari 2019 Rapat Pleno Pelantikan PC IPNU Nganjuk 
11 Maret 2019 Permohonan Tempat Bupati Nganjuk 


9 009/PC/A/XXI1/7354/11/2019 11 Januari 2019 Surat Rekomendasi LAKUT PC IPNU Kab Kediri 

10 010/PC/A/XXII/7354/111/2019 | 14 Maret 2019 Undangan PC IPNU Nganjuk 

11 011/PC/B/XXI1I/7354/111/2019 | 15 Maret 2019 Permohonan Perubahan Speciamen BANK JATIM Nganjuk 

12 012/PC/B/XXI111/7354/111/19 20 Maret 2019 Permohonan Dana KEMENPORA 

13 013/PC/B/XXI1I/7354/111/19 20 Maret 2019 Permohonan Narasumber KEMENPORA 

14 014/PC/B/XXII1/7354/111/19 20 Maret 2019 Permohonan Peminjaman Tempat Wabub Nganjuk 

15 015/PC/B/XXI11/7354/111/19 21 Maret 2019 Permohonan Peserta SMAN 1 Nganjuk 

16 016/PC/B/XXI11/7354/111/19 25 Maret 2019 Permohonan Peminjaman Tempat Wabub Nganjuk 

17 017/PC/B/XXI11/7354/111/19 25 Maret 2019 Permohonan Nasi Kotak dan Snack Wabub Nganjuk 

18 018/PC/B/XXI111/7354/111/19 25 Maret 2019 Permohonan Nasi Kotak dan Snack Bupati Nganjuk 

19 019/PC/B/XXI11/7354/111/19 25 Maret 2019 Permohonan Nasi Kotak dan Snack Sekda Nganjuk 

20 020/PC/B/XXI11/7354/111/19 25 Maret 2019 Permohonan Nasi Kotak dan Snack Sekda Nganjuk 

21 021/PC/A/XXI1/7354/11/19 14 Februari 2019 Permohonan Pelantikan PW IPNU Jawa Timur 

22 022/PC/A/XXIII/7354/19 14 Februari 2019 Undangan PW IPNU Jawa Timur 

23 023/PC/A/XXIII/7354/19 14 Februari 2019 Pemberitahuan PW IPNU Jawa Timur 

24 024/PC/ST/7354/1V/19 1 Mei 2019 Surat Tugas Fasilitator Persidangan PAC IPNU Tanjunganom 

25 025/PC/SI/XXIII/7354/V/2019 | 04 Mei 2019 Surat Intruksi PAC Se-Nganjuk 

26 26/PC/A/XXI1II/7354/V1II/2019 | 04 Juli 2019 Undangan Pengurus PC IPNU Nganjuk 

27 027/PC/C/XXI11/7354/VI1/19 14 Juli 2019 Permohona Narasumber Aswaja NU Center 

28 028/PC/ST/XXIII/7354/IX/2019 | 11 September 2019 Surat Tugas Lakut PC IPNU Lamongan 

29 029/PC/ST/7354/IX/19 29 September 2019 Surat Tugas Fasilitator Persidangan PAC IPNU P 

30 030/PC/ST/7354/IX/19 19 Oktober 2019 Surat Tugas Fasilitator Persidangan PAC IPNU Kertosono 

31 031/PC/ST/7354/X11/19 15 Desember 2019 Surat Tugas Fasilitator Persidangan PAC IPNU Brebek 

32 032/PC/ST/7354/11/20 09 Februari 2020 Surat Tugas Fasilitator Persidangan PAC IPNU Rejoso 

33 033/PC/ST/7354/11/20 19 Februari 2020 Surat Tugas Fasilitator Persidangan PKPT IAI PADI 

34 34/PC/B/XX111I/7354/X11/19 17 Desember 2019 Permohonan Narasumber Kemenpora Kemenpora 

35 035/PC/ST/7354/111/20 14 Maret 2020 Surat Tugas Halagah Media NU PWNU Jawa Timur 

36 036/PC/ST/7354/X/20 09 Oktober 2020 Surat Tugas Fasilitator Persidangan PAC IPNU Ngronggot 

37 38/PC/ST/7354/X/20 17 Oktober 2020 Surat Tugas Seminar Bawaslu 

38 036/PC/C/XXIII/7354/V/20 22 Mei 2020 Peminjaman Tempat MWC NU Prambon 
039/PC/ST/7354/11/20 08 November 2020 Surat Tugas Fasilitator Persidangan PAC IPNU Ngetos 


XXI1I/7354/X11/2020 


11 Desember 2020 


Surat Edaran 


PAC/PR/PK/PKPT/PAR IPNU Se-Nganjuk 


SURAT KELUAR 
PC IPPNU KABUPATEN NGANJUK 
MASA BAKTI 2018-2021 


DAFTAR SURAT KELUAR INDEKS A, B, dan C 


NOMOR SURAT KELUAR 
URUT | INDEKS DITUJUKAN TANGGAL NOMOR PERIHAL TERTANGGAL SURAT TEMBUSAN 
1 A PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri 2-5 Pebruari 2019 01/PC/SM/A/7455/1/2019 Surat Mandat Lakut 14 Januari 2019 Arsip 
2 A PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri 2-5 Pebruari 2019 02/PC/SR/A/7455/1/2019 Surat Rekomendasi Lakut 14 Januari 2019 Arsip 
3 A Ketua PP IPPNU 03/PC/A/7455/XXII1/11/19 Permohonan Pengesahan 14 Pebruari 2019 
4 A Ketua PW IPPNU Jawa Timur 04/PC/A/7455/XXI11/11/2019 Permohonan Rekomendasi Pengesahan 14 Pebruari 2019 
5 A PC NU Kab. Nganjuk 05/PC/A/7455/XXI11/11/2020 Permohonan Rekomendasi Pengesahan 14 Pebruari 2019 
6 A BPH PC IPPNU Kab. Nganjuk 06/PC/A/7455/XXI11/111/19 Undangan Rapat 02 Maret 2019 
7 A BPH PC IPPNU Kab. Nganjuk 18 Maret 2019 08/PC/A/7455/XXI11/111/19 Undangan Rapat Pleno 17 Maret 2019 
8 A Ketua PP IPPNU 07 April 2019 10/PC/A/7455/XXI1I/II/2021 Pemberitahuan Pelantikan 30 Maret 2019 
9 A Ketua PP IPPNU 07 April 2019 11/PC/A/7455/XXI1I/II/2021 Undangan Pelantikan 30 Maret 2019 
10 A Ketua PW IPPNU Jawa Timur 07 April 2019 12/PC/A/7455/XXI1I1/I1/2021 Pemberitahuan Pelantikan 30 Maret 2019 
11 A Ketua PW IPPNU Jawa Timur 07 April 2019 13/PC/A/7455/XXI11/I1/2021 Undangan Pelantikan 30 Maret 2019 
12 A PC NU Kab. Nganjuk 07 April 2019 14/PC/A/7455/XXI1I1/I1/2021 Pemberitahuan Pelantikan 30 Maret 2019 
13 A PC NU Kab. Nganjuk 07 April 2019 15/PC/A/7455/XXI1I1/I1/2021 Undangan Pelantikan 30 Maret 2019 
14 A BPH PC IPPNU Kab. Nganjuk 04 Juli 2019 21/PC/A/7455/XXIII/VII/2019 Undangan Rapat Evaluasi 04 Juli 2019 Arsip 
15 A Rekanita Imroah, S.Pd 06 Juli 2019 22/PC/A/7455/XXIII/VII/2019 Permohonan Pemateri 04 Juli 2019 PW IPPNU Jatim 
16 A Alumni PC IPPNU Nganjuk 06 Juli 2019 23/PC/A/7455/XXIII/VII/2019 Permohonan Konsumsi 04 Juli 2019 Arsip 
17 A 25 September 2019 28/PC/A/7455/XXII1/1X/2019 Mandat Duta Pelajar Jatim 25 September 2019 Arsip 
18 A 29 September 2019 29/PC/A/7455/XXII1I/1IX/2019 Mandat Pelantikan PAC Patianrowo 28 September 2019 Arsip 
19 A 29 September 2019 30/PC/A/7455/XXI11/IX/2019 Mandat Pimpinan Sidang PAC Pace 28 September 2019 Arsip 
20 A PW IPPNU Jawa Timur 4-24 Nopember 2019 | 31/PC/A/7455/XXIII/X1/2019 Mandat Partisipasi Lomba 6 Nopember 2019 Arsip 
21 A PW IPPNU Jawa Timur 20 - 22 Desember 2019 | 32/PC/A/7455/XXIII/XII/2019 Mandat Konferwil Komisi A 06 Desember 2019 Arsip 
22 A PW IPPNU Jawa Timur 20 - 22 Desember 2019 | 33/PC/A/7455/XXIII/XII/2019 Mandat Konferwil Komisi B 06 Desember 2019 Arsip 
23 A PW IPPNU Jawa Timur 20 - 22 Desember 2019 | 34/PC/A/7455/XXIII/XII/2019 Mandat Konferwil Komisi C 06 Desember 2019 Arsip 
24 A PW IPPNU Jawa Timur 20 - 22 Desember 2019 | 35/PC/A/7455/XXIII/XII/2019 Mandat Konferwil Peserta Peninjau 06 Desember 2019 Arsip 
25 A 22 Desember 2019 37/PC/A/7455/XXIII/XI1/2019 Mandat Pelantikan PAC Kertosono 20 Desember 2019 Arsip 
26 A Ketua PW IPPNU Jawa Timur 26 Desember 2019 38/PC/A/7455/XXIII/XII/2019 Undangan PKPRT 24 Desember 2019 Arsip 
27 A LPBI NU Kab. Nganjuk Haa Pn 39/PC/A/7455/XXIII/XII/2019 Peminjaman Alat Transportasi 29 Desember 2019 Arsip 
28 A 19 Januari 2020 40/PC/A/7455/XXI11/1/2020 Mandat Pimpinan Sidang PAC Loceret 19 Januari 2020 Arsip 
9 A 9 Pebruari 2020 41/PC/A/7455/XXI11/11/2020 Mandat Pimpinan Sidang PAC Rejoso 8 Pebruari 2020 Arsip 
BPH PC IPPNU Kab. Nganjuk 14 Pebruari 2020 42/PC/A/7455/XXI11/11/2020 Undangan Rapat Evaluasi 12 Pebruari 2020 Arsip 
19 Pebruari 2020 43/PC/A/7455/XXI11/11/2020 Mandat Pimpinan Sidang PKPT IAI PADI 18 Pebruari 2020 


32 PC NU Kab. Nganjuk 48/PC/A/7455/XXIII/V/2020 Permohonan Rekomendasi Beasiswa Kader 20 Mei 2020 Arsip 
Seluruh tingkatan IPPNU Se- Pemberitahuan Toleransi Perpanjangan Masa 4 . 
33 A Kab. Nganjuk 50/PC/A/7455/XXIII/VI/2020 Aktif SP 02 Juni 2020 Arsip 
34 PC NU Kab. Nganjuk 51/PC/A/7455/XXILI/VII/2020 Sea Keenan Pealena 20 Mei 2020 Arsip 
35 A PC NU Kab. Nganjuk 53/PC/A/7455/XXIII/VIII/2020 Permohonan Rekomendasi Beasiswa Kader 19 Agustus 2020 Arsip 
36 A Na Sa aa 54/PC/A/7455/XXIII/VIII/2020 Permohonan Rekomendasi Beasiswa 23 Agustus 2020 Arsip 
37 A sen Una Nagan 55/PC/A/7455/XXILI/VIII/2020 Permohonan Rekomendasi Beasiswa 23 Agustus 2020 Arsip 
38 A 10 Oktober 2020 56/PC/A/7455/XXIII/X/2020 Mandat Pimpinan Sidang PAC Ngronggot 09 Oktober 2020 Arsip 
39 A 11 Oktober 2020 57/PC/A/7455/XXIII/X/2020 Mandat Pimpinan Sidang PAC Sukomoro 09 Oktober 2020 Arsip 
40 A 58/PC/A/7455/XXIII/X/2020 Mandat Pimpinan Sidang PAC Ngetos 01 Oktober 2020 Arsip 
41 A PP IPPNU 065/PC/A/7455/XXIII/11/2021 Ma Toleransi Perpanjangan Masa | 55 kepruari 2021 PW IPPNU Jatim 
42 B Ibu Gubernur Jawa Timur Jl. 19/PC/B/7455/XXIII/V/2019 Permohonan Bantuan Dana 12 Mei 2019 Arsip 
Pahlawan No. 110 Surabaya 
43 Cc Ibu Gubernur Jawa Timur Jl. 20/PC/C/7455/XXIII/V/2019 Pengadaan Mobil Operasional Dan Sarana 12 Mei 2019 Arsip 
Pahlawan No. 110 Surabaya Kantor Organisasi 
44 Cc Pimpinan Bank Jatim Cabang 24/PC/C/7455/XXIII/VII/2019 Perubahan Spesimen Tanda Tangan 12 Juli 2019 Arsip 
Nganjuk 
45 Cc Pimpinan Bank Jatim Cabang 25/PC/C/7455/XXIII/VII/2019 Permohonan Pembuatan Rekening 12 Juli 2019 Arsip 
Nganjuk Organisasi 
DAFTAR SURAT KELUAR INDEKS KHUSUS 
NOMOR SURAT KELUAR 
URUT | INDEKS DITUJUKAN TANGGAL NOMOR PERIMAL TERTANGGAL SURAT TEMBUSAN 
1 SM 17 Maret 2019 07/PC/SM/7455/XXIII/1I11/19 Mandat Pimpinan Sidang PAC Baron 16 Maret 2019 
2 S.Ket 09/PC/S.Ket/7455/XXII1/111/2019 Surat Keterangan Kader 27 Maret 2019 Arsip 
3 SM 03 April 2019 16/PC/SM/7455/IV/2019 Mandat Pimpinan Sidang PAC Prambon 02 April 2019 Arsip 
4 SM 01 Mei 2019 17/PC/SM/7455/XXH/V/2019 Mandat Pimpinan Sidang PAC Tanjunganom | 30 April 2019 Arsip 
5 Isns yaaa ha Me tan 18/PC/S. Ins. PC/XX11/7455/V/2019 | Surat Instruksi 07 Mei 2019 Arsip 
6 SM PC IPNU-IPPNU Kab. Blitar 26/PC/SM/A/7455/VII/19 Surat Mandat Lakut 17 Juli 2019 Arsip 
7 SM 28 Juli 2019 27/PC/SM/A/7455/VI1/19 Mandat Pimpinan Sidang PAC Bagor 27 Juli 2019 Arsip 
8 | sm PC IPPNU Kab. Malang ana - 44/PC/SM/7455/11/2020 Mandat Latpel 21 Pebruari 2020 Arsip 
Ins.PC Seluruh tingkatan IPPNU Se- 28 Pebruari - 2 Maret 45/PC/Ins.PC/7455/XXIII/1II/2020 Instuksi Sholawat Nariyah 29 Pebruari 2020 


Kab. Nganjuk 


2020 


46/PC/S.Ket/7455/XX111/111/2020 


Surat Keterangan Kader 


20 Maret 2020 


Arsip 


11 SK 47/PC/SK/7455/XXII1/111/2020 Surat Kepanitiaan KTA 23 Maret 2020 Arsip 
12 S.Ket 49/PC/S.Ket/7455/XXIII/V/2020 Surat Keterangan Kader 20 Mei 2020 Arsip 
13 SM 29 November 2020 59/PC/SM/7455/X1/2020 Mandat Pelatihan Jurnalistik PW IPPNU 25 November 2020 Arsip 
14 SM PC IPNU-IPPNU Jombang 17-20 Desember 2020 60/PC/SM/7455/XI1/2020 Mandat Latin 03 Desember 2020 Arsip 
15 SM PW IPPNU Jawa Timur 21 Desember 2020 61/PC/SM/7455/X11/2020 Mandat IPPNU Symposium PW IPPNU 14 Desember 2020 Arsip 
16 SM PW IPPNU Jawa Timur 21 Desember 2020 62/PC/SM/7455/XI1/2020 Mandat IPPNU Symposium PW IPPNU 14 Desember 2020 Arsip 
17 SM PW IPPNU Jawa Timur 21 Desember 2020 63/PC/SM/7455/XII/2020 Mandat IPPNU Symposium PW IPPNU 14 Desember 2020 Arsip 
18 SM PW IPPNU Jawa Timur 21 Desember 2020 64/PC/SM/7455/XII/2020 Mandat IPPNU Symposium PW IPPNU 14 Desember 2020 Arsip 
DAFTAR SURAT KELUAR INDEKS SP 
NOMOR NOMOR SURAT TERTANGGAL SURAT TUJUAN PERIHAL 
URUT INDEKS 

1 SP 001/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 03 April 2019 PKPT IAI PADI NGANJUK Surat Pengesahan 

2 SP 002/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 21 April 2019 PR MOJOREMBUN Surat Pengesahan 

3 SP 003/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 21 April 2019 PR NGADIBOYO Surat Pengesahan 

4 SP 004/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 21 April 2019 PR PUHKEREP Surat Pengesahan 

5 SP 005/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 21 April 2019 PAR TINAMPU Surat Pengesahan 

6 SP 006/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 21 April 2019 PR REJOSO Surat Pengesahan 

7 SP 007/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 21 April 2019 PR SAMBIKEREP Surat Pengesahan 

8 SP 008/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 21 April 2019 PR WENGKAL Surat Pengesahan 

9 SP 009/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 26 April 2019 PR WATES Surat Pengesahan 

10 SP 010/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 26 April 2019 PAR BANDAR ALIM Surat Pengesahan 

11 SP 011/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 26 April 2019 PR JOGOMERTO Surat Pengesahan 

12 SP 012/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 26 April 2019 PR MALANGSARI Surat Pengesahan 

13 SP 013/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 26 April 2019 PR KAMPUNG BARU Surat Pengesahan 

14 SP 014/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 26 April 2019 PR SUMBERKEPUH Surat Pengesahan 

15 SP 015/PC/SP/7455/XXIII/IV/2019 27 April 2019 PAC BARON Surat Pengesahan 

16 SP 016/PC/SP/7455/XXIII/V/2019 19 Mei 2019 PAC PRAMBON Surat Pengesahan 

17 SP 017/PC/SP/7455/XXIII/V/2019 19 Mei 2019 PK AL-MANAR PRAMBON Surat Pengesahan 

18 SP 017/PC/SP/7455/XXIII/V/2019 19 Mei 2020 PK MA AL-MANAR PRAMBON Surat Pengesahan 

19 SP 018/PC/SP/7455/XXIII/VI/2019 16 Juni 2019 PR JATIGREGES Surat Pengesahan 

20 SP 019/PC/SP/7455/XXIII/VI/2019 18 Juni 2019 PR PISANG Surat Pengesahan 

21 SP 020/PC/SP/7455/XXIII/VII/2019 04 Agustus 2019 PAC TANJUNG ANOM Surat Pengesahan 

22 SP 021/PC/SP/7455/XXIII/VII/2019 04 Agustus 2019 PR BUKUR Surat Pengesahan 

23 SP 022/PC/SP/7455/XXIII/VIII/2019 04 Agustus 2019 PR ROWOMARTO Surat Pengesahan 

24 SP 023/PC/SP/7455/XXIII/VIII/2019 25 Agustus 2019 PR DADAPAN Surat Pengesahan 

25 SP 024/PC/SP/7455/XXII1/1X/2019 15 September 2019 PR NGROMBOT Surat Pengesahan 

26 SP 025/PC/SP/7455/XXI11/IX/2019 22 September 2019 PR NGRONGGOT Surat Pengesahan 

026/PC/SP/7455/XXII1/1X/2019 29 September 2019 PK MA DARUL MUTA'ALIMIN PATIANROWO Surat Pengesahan 

27/PC/SP/7455/XXII1/1X/2019 29 September 2019 PKPT STIKDAM PATIANROWO Surat Penge 


29 SP 028/PC/SP/7455/XXII1/XI/2019 04 November 2019 PAC PACE Surat Pengesahan 
30 SP 029/PC/SP/7455/XXIII/XI/2019 22 November 2019 PAC KERTOSONO Surat Pengesahan 
31 SP 030/PC/SP/7455/XXIII/XI/2019 17 November 2019 PR NGEPEH Surat Pengesahan 
32 SP 031/PC/SP/7455/XXIII/XI/2019 30 November 2019 PR KELUTAN Surat Pengesahan 
33 SP 032/PC/SP/7455/XXIII/XI/2019 29 November 2019 PR MOJOKENDIL Surat Pengesahan 
34 SP 033/PC/SP/7455/XXIII/XII/2019 14 Desember 2019 PK MA DARUL HIKAM BARON Surat Pengesahan 
35 SP 034/PC/SP/7455/XXII1/XII/2019 13 Desember 2019 PK SMK AL-AMIN NGETOS Surat Pengesahan 
36 SP 035/PC/SP/7455/XXII1/XII/2019 14 Desember 2019 PK MA AL-HIDAYAH BARON Surat Pengesahan 
37 SP 036/PC/SP/7455/XXIII/XII/2019 14 Desember 2019 PK SMK AL-KHOIRIYAH BARON Surat Pengesahan 
38 SP 037/PC/SP/7455/XXII1/XII/2019 14 Desember 2019 PK MA AL-AMIN NGETOS Surat Pengesahan 
39 SP 038/PC/SP/7455/XXIII/VII/2019 12 Juli 2019 PR KLURAHAN Surat Pengesahan 
40 SP 039/PC/SP/7455/XXIII/XI/2019 29 November 2019 PR BANJARSARI Surat Pengesahan 
41 SP 040/PC/SP/7455/XXII1/1/2019 19 Januari 2020 PAC BERBEK Surat Pengesahan 
42 SP 041/PC/SP/7455/XXIII/1/2020 12 Januari 2020 PR SUDIMOROHARJO Surat Pengesahan 
43 SP 042/PC/SP/7455/XXII1I/1/2020 17 Januari 2020 PR KELURAHAN TANJUNGANOM Surat Pengesahan 
44 SP 043/PC/SP/7455/XXI11/1/2020 18 Januari 2020 PR BODOR Surat Pengesahan 
45 SP 044/PC/SP/7455/XXIII/1/2020 18 Januari 2020 PR SANAN Surat Pengesahan 
46 SP 045/PC/SP/7455/XXIII/1/2020 18 Januari 2020 PR PACEWETAN Surat Pengesahan 
47 SP 046/PC/SP/7455/XXIII/1/2020 18 Januari 2020 PR JAMPES Surat Pengesahan 
48 SP 047/PC/SP/7455/XXII1I/1/2020 22 Januari 2020 PK PP RAHMATAN LIL 'ALAMIN Surat Pengesahan 
49 SP 048/PC/SP/7455/XXII1/11/2020 9 Pebruari 2020 PAC LOCERET Surat Pengesahan 
50 SP 049/PC/SP/7455/XXI11/11/2020 2 Pebruari 2020 PAC BAGOR Surat Pengesahan 
51 SP 050/PC/SP/7455/XXII1/11/2020 23 Februari 2020 PAC SAWAHAN Surat Pengesahan 
52 SP 051/PC/SP/7455/XXII1/11/2020 28 Februari 2020 PR WATUDANDANG Surat Pengesahan 
53 SP 052/PC/SP/7455/XXII1/11/2020 28 Februari 2020 PR TEGARAN Surat Pengesahan 
54 SP 053/PC/SP/7455/XXII1/11/2020 28 Februari 2020 PR SANGRAHAN Surat Pengesahan 
55 SP 054/PC/SP/7455/XXII1/11/2020 28 Februari 2020 PR MOJOAGUNG Surat Pengesahan 
56 SP 055/PC/SP/7455/XXII1/11/2020 28 Februari 2020 PR BANARAN Surat Pengesahan 
57 SP 056/PC/SP/7455/XXIII/11/2020 28 Pebruari 2020 PK SMAN 1 PRAMBON Surat Pengesahan 
58 SP 057/PC/SP/7455/XXII1/11/2020 28 Pebruari 2020 PR MAGUAN Surat Pengesahan 
59 SP 058/PC/SP/7455/XXIII/11/2020 28 Pebruari 2020 PR SALAMREJO Surat Pengesahan 
60 SP 059/PC/SP/7455/XXII1/111/2020 13 Maret 2020 PR KEPEL Surat Pengesahan 
61 SP 060/PC/SP/7455/XXII1/111/2020 13 Maret 2020 PR KLODAN Surat Pengesahan 
62 SP 061/PC/SP/7455/XXII1/111/2020 14 Maret 2020 PR MLANDANGAN Surat Pengesahan 
63 SP 062/PC/SP/7455/XXII1/111/2020 14 Maret 2020 PR GONDANG Surat Pengesahan 
64 SP 063/PC/SP/7455/XXI11/111/2020 14 Maret 2020 PR BANARAN Surat Pengesahan 
65 SP 064/PC/SP/7455/XXIII/VII/2020 12 Juli 2020 PAC REJOSO Surat Pengesahan 
66 SP 065/PC/SP/7455/XXIII/VII/2020 01 Juli 2020 PAC NGRONGGOT (RESUFLE) Surat Pengesahan 
67 SP 066/PC/SP/7455/XXIII/VIII/2020 23 Agustus 2020 PKPT IAI PADI Surat Pengesahan 
8 SP 067/PC/SP/7455/XXII1/TX/2020 06 September 2020 PR JUWET Surat Pengesahan 
068/PC/SP/7455/XXIII/IX/2020 10 September 2020 PKPT STAIM NGLAWAK Surat Pengesahan 


70 SP 069/PC/SP/7455/XXIII/IX/2020 12 September 2020 PR TANJUNG KALANG Surat Pengesahan 
71 SP 070/PC/SP/7455/XXIII/IX/2020 17 September 2020 PAC JATI KALEN Surat Pengesahan 
72 SP 071/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 11 Oktober 2020 PR BANJARANYAR Surat Pengesahan 
73 SP 072/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 20 Oktober 2020 PR NGADIREJO Surat Pengesahan 
74 SP 073/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 22 Oktober 2020 PR PACEKULON Surat Pengesahan 
75 SP 074/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 22 Oktober 2020 PR GEMENGGENG Surat Pengesahan 
76 SP 075/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 22 Oktober 2020 PR KEPANJEN Surat Pengesahan 
77 SP 076/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 22 Oktober 2020 PK MTS NU PLOSOHARJO Surat Pengesahan 
78 SP 077/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PR JAMBI Surat Pengesahan 
79 SP 078/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PR GEBANGKEREP Surat Pengesahan 
80 SP 079/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PR BARON Surat Pengesahan 
81 SP 080/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PR GARU Surat Pengesahan 
82 SP 081/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PR JEKEK Surat Pengesahan 
83 SP 082/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PR KATERBAN Surat Pengesahan 
84 SP 083/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PR KEMLOKOLEGI Surat Pengesahan 
85 SP 084/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PR MABUNG Surat Pengesahan 
86 SP 085/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PK MA AL-HIDAYAH BARON Surat Pengesahan 
87 SP 086/PC/SP/7455/XXIII/X/2020 25 Oktober 2020 PK MTS DARUSSALAM BARON Surat Pengesahan 
88 SP 087/PC/SP/7455/XXIIT/XI1/2020 11 Desember 2020 PAC NGRONGGOT Surat Pengesahan 
89 SP 088/PC/SP/7455/XXIII/XII/2020 27 Desember 2020 PR MLORAH Surat Pengesahan 
90 SP 089/PC/SP/7455/XXIII/XII/2020 07 Desember 2020 PAC TANJUNGANOM (RESUFLE) Surat Pengesahan 
91 SP 090/PC/SP/7455/XXIII/XII/2020 27 Desember 2020 PR KALIANYAR Surat Pengesahan 
92 SP 091/PC/SP/7455/XXIIT/XII/2020 26 Desember 2020 PR SIDOHARJO Surat Pengesahan 
93 SP 092/PC/SP/7455/XXIII/XII/2020 16 Desember 2020 PK MTS AL-KHOIRIYAH BARON Surat Pengesahan 
94 SP 093/PC/SP/7455/XXIII/XI/2020 22 November 2020 PAR DRENGES Surat Pengesahan 
95 SP 094/PC/SP/7455/XXIII/XI/2020 22 November 2020 PAR SAMBIJAJAR Surat Pengesahan 
96 SP 095/PC/SP/7455/XXIII/XI/2020 22 November 2020 PAR KEDUNGRINGIN Surat Pengesahan 
97 SP 096/PC/SP/7455/XXIII/XI/2020 22 November 2020 PAR JABON Surat Pengesahan 
98 SP 097/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR ROWOHARJO Surat Pengesahan 
99 SP 098/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR BALETURI Surat Pengesahan 
100 SP 099/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR SONOAGENG Surat Pengesahan 
101 SP 100/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR SUGIHWARAS Surat Pengesahan 
102 SP 101/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR KURUNGREJO Surat Pengesahan 
103 SP 102/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR BANDUNG Surat Pengesahan 
104 SP 103/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR KETAWANG Surat Pengesahan 
105 SP 104/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR GONDANGKULON Surat Pengesahan 
106 SP 105/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR CAMPUR Surat Pengesahan 
107 SP 106/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR SENGGOWAR Surat Pengesahan 
108 SP 107/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR PANDEAN Surat Pengesahan 
09 SP 108/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR JAAN Surat Pengesahan 


109/PC/SP/7455/XX111/111/2021 


04 Maret 2021 


PR SENJAYAN 


Surat Pengesahan 


111 SP 110/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR KEDUNGGLUGU Surat Pengesahan 
112 SP 111/PC/SP/7455/XXII1/111/2021 04 Maret 2021 PR SUMBERAGUNG Surat Pengesahan 
113 SP 112/PC/SP/7455/XXIII/111/2021 04 Maret 2021 PR BALONGGEBANG Surat Pengesahan 
114 SP 113/PC/SP/7455/XXIII/I11/2021 04 Maret 2021 PR MOJOSETO Surat Pengesahan 
115 SP 114/PC/SP/7455/XXI1I/111/2021 04 Maret 2021 PR SANGGRAHAN Surat Pengesahan 
116 SP 115/PC/SP/7455/XXII1/111/2021 04 Maret 2021 PR NGUJUNG Surat Pengesahan 
117 SP 116/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR TIRIPAN Surat Pengesahan 
118 SP 117/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR TIRIP Surat Pengesahan 
119 SP 118/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR BERBEK Surat Pengesahan 
120 SP 119/PC/SP/7455/XXIII/111/2021 04 Maret 2021 PR BENDUNGREJO Surat Pengesahan 
121 SP 120/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR PENGKOL Surat Pengesahan 
122 SP 121/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR SEMARE Surat Pengesahan 
123 SP 122/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR MLILIR Surat Pengesahan 
124 SP 123/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR BULU Surat Pengesahan 
125 SP 124/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR SALAMROJO Surat Pengesahan 
126 SP 125/PC/SP/7455/XXI1I/111/2021 04 Maret 2021 PR CEPOKO Surat Pengesahan 
127 SP 126/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PR SENDANGBUMEN Surat Pengesahan 
128 SP 128/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 04 Maret 2021 PK SMK BAITUL ATIEO Surat Pengesahan 
129 SP 129/PC/SP/7455/XXI1I/111/2021 05 Maret 2021 PK SMK NU PACE Surat Pengesahan 
130 SP 130/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR CENGKOK Surat Pengesahan 
131 SP 131/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR BETET Surat Pengesahan 
132 SP 132/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PK MA AL-KHIDMAH NGRONGGOT Surat Pengesahan 
133 SP 133/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PAC NGANJUK Surat Pengesahan 
134 SP 134/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR SUMBERSON Surat Pengesahan 
135 SP 135/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR BANJARDOWO Surat Pengesahan 
136 SP 136/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR SAWAHAN Surat Pengesahan 
137 SP 137/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR NGRINGIN Surat Pengesahan 
138 SP 138/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR MLATEN Surat Pengesahan 
139 SP 139/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR BANGGLE Surat Pengesahan 
140 SP 140/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR KALIANYAR Surat Pengesahan 
141 SP 141/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR BANGSRI Surat Pengesahan 
142 SP 142/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR KEMADUH Surat Pengesahan 
143 SP 143/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR WAUNG Surat Pengesahan 
144 SP 144/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PK MA DARUL HIKAM BARON Surat Pengesahan 
145 SP 145/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PK SMK AL-KHOIRIYAH BARON Surat Pengesahan 
146 SP 146/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PK SMK AL-KHOIRIYAH BARON Surat Pengesahan 
147 SP 147/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR KARANGSONO Surat Pengesahan 
148 SP 148/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR GODEAN Surat Pengesahan 
149 SP 149/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PR SUKOREJO Surat Pengesahan 

50 SP 150/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 05 Maret 2021 PK MA NU MOJOSARI LOCERET Surat Pengesahan 


151/PC/SP/7455/XX111/111/2021 


11 Maret 2021 


PAC REJOSO (RESUFLE) 


Surat Pengesahan 


152 SP 152/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 11 Maret 2021 PAC SUKOMORO Surat Pengesahan 
153 SP 153/PC/SP/7455/XXII1/111/2021 11 Maret 2021 PR BLITARAN Surat Pengesahan 
154 SP 154/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 11 Maret 2021 PR KAPAS Surat Pengesahan 
155 SP 155/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 11 Maret 2021 PR SUKOMORO Surat Pengesahan 
156 SP 156/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 11 Maret 2021 PAC GONDANG Surat Pengesahan 
157 SP 157/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 11 Maret 2021 PAC BARON Surat Pengesahan 
158 SP 158/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR SIDOKARE Surat Pengesahan 
159 SP 159/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR WENGKAL Surat Pengesahan 
160 SP 160/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR SUKOREJO Surat Pengesahan 
161 SP 161/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR MUSIR LOR Surat Pengesahan 
162 SP 162/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR SAMBIKEREP Surat Pengesahan 
163 SP 163/PC/SP/7455/XXI11/11I1/2021 13 Maret 2021 PR NGANGKATAN Surat Pengesahan 
164 SP 164/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR NGADIBOYO Surat Pengesahan 
165 SP 165/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR MUNGKUNG Surat Pengesahan 
166 SP 166/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR TINAMPUH Surat Pengesahan 
167 SP 167/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR MUSIR KIDUL Surat Pengesahan 
168 SP 168/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR BANJAREJO Surat Pengesahan 
169 SP 169/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR JINTEL Surat Pengesahan 
170 SP 170/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR JATIREJO Surat Pengesahan 
171 SP 171/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR GEMPOL Surat Pengesahan 
172 SP 172/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PAC WILANGAN Surat Pengesahan 
173 SP 173/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR PUTREN Surat Pengesahan 
174 SP 174/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR SUMENGKO Surat Pengesahan 
175 SP 175/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR BUNGUR Surat Pengesahan 
176 SP 176/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PKPT IAI PADI NGANJUK Surat Pengesahan 
177 SP 177/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR NGETOS Surat Pengesahan 
178 SP 178/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR KUNCIR Surat Pengesahan 
179 SP 179/PC/SP/7455/XXI11/11I1/2021 13 Maret 2021 PR ORO-ORO OMBO Surat Pengesahan 
180 SP 180/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR MOJODUWUR Surat Pengesahan 
181 SP 181/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PR SURU Surat Pengesahan 
182 SP 182/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PK MA AL-AMIN NGETOS Surat Pengesahan 
183 SP 183/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PK SMK AL-AMIN NGETOS Surat Pengesahan 
184 SP 184/PC/SP/7455/XXI11/111/2021 13 Maret 2021 PAC NGETOS Surat Pengesahan 


Lampiran III 


LAPORAN KEUANGAN 
PC IPNU IPPNU NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2018-2020 


1 15 Januari 2019 | Kas priode sebelumnya Rp 500,000 | Rp 500,000 Rp 500,000 
2 28 Januari 2019 rapat formatur Rp 200,000 | Rp 200,000 Rp 300,000 
3 29 Januari 2019 menghadiri konfercab pc ipnu ippnu trengalek Rp 350,000 | -Rp 50,000 
3 14 Februari 2019 rapat pembentukan panitia Rp 150,000 -200000 
5 21 Februari 2019 | donatur Rp 800,000 Rp 600,000 
6 22 Februari 2019 trasportasi acara lakut ipnu ippnu pc kediri Rp 200,000 Rp 400,000 
7 24 Februari 2019 peresmian bascamp Rp 800,000 -350.000 
8 memebeli ATK Rp 500,000 -850.000 
9 24 Maret 2019 KONGKO Rp 500,000 -1450.000 
10 31 Maret 2019 | Donatur Rp 8,000,000 Rp 6,050,000 
11 07 April 2019 pelantikan pc ipnu ippnu nganjuk Rp 6,050,000 Rp - 
12 03 Mei 2019 rapat semarak ramdhan Rp 200,000 -200.000 
13 04 Mei 2019 administrasi transport bauat semarak ramadhan Rp 150,000 -550000 
14 06 Juni 2019 buka bersama pengurus pc ipnu ippnu nganjuk Rp 350,000 -900000 
15 24 Juni 2019 anjangsana Rp 200,000 -1.100.000 
16 24 Juni 2019 | donatur Rp 500,000 -600.000 
17 06 Juli 2019 upgrading dan diklat administrasi Rp 100,000 -700.000 
18 12 Juli 2019 kirim peserta lakut di blitar Rp 350,000 -950.000 
19 13 Juli 2019 | donatur Rp 500,000 -450.000 
20 16 Juli 2019 mengahadiri acara kaderisas pw ipnu i di trenggalek Rp 250,000 -700.000 
21 22 Juli 2019 rapat dan ngobrol santai ipnu ippnu Rp 50,000 -750.000 


22 | 12 September 2019 kirim peserta LAKUT di pnu ippnu pc lamongan Rp 100,000 -850.000 
23 | 13 September 2019 | donatur Rp 500,000 -350.000 
24 | 14 September 2019 ikut rembuk acara kemah aswaja Rp 1,000,000 -650.000 
25 | 19 September 2019 menghadiri acara konfercab ipnu ippnu pc kab. blitar Rp 100,000 -750.000 
26 | 26 September 2019 rapat pra kemah santri tahab 1 Rp 80,000 -830.000 
27 05 Oktober 2019 rapat pra kemah santri tahab 2 Rp 60,000 -890.000 
28 18 Oktober 2019 rapat pra kemah santri tahab 3 Rp 50,000 -940.000 
29 18 Oktober 2019 | donatur Rp 300,000 -640.000 
30 20 Oktober 2019 akomodasi pra kemah santri Rp 80,000 -720.000 
31 21 Oktober 2019 | donatur Rp 300,000 -420.000 
32 22 Oktober 2019 | pemkab Rp 1,750,000 Rp 1,330,000 
33 26 Oktober 2019 kemah santri Rp 2,085,000 -755.000 
34 | 08 November 2019 LOMBA HENNA Rp 200,000 -955.000 
35 | 19 November 2019 Rapat meet and great Rp 80,000 -1.035.000 
36 | 23 November 2019 | donatur Rp 5,000,000 Rp 3,965,000 
37 23 November 2019 pelaksanaan meet and great Rp 1,800,000 Rp 2,165,000 
38 | 17 Desember 2019 rapat pra rapimcab Rp 75,000 Rp 2,090,000 
39 20 Desember 2019 | donatur bu ica Rp 1,000,000 Rp 3,090,000 
40 | 22 Desember 2019 akomodasi konferwil ippnu di pc babat Rp 500,000 | Rp 2,590,000 
41 24 Desember 2019 rapat pra seminar pkprt dilembaga mts al hidayah Rp 300,000 Rp 2,290,000 
42 28 Desember 2019 | kemenpora Rp 50,000,000 

43 | 28 Desember 2019 seminar pkprt menporab pc ippnu nganjuk di alhidayah Rp 35,950,000 

44 | 28 Desember 2019 | siasa saldo pkprt Rp 14,050,000 Rp 16,340,000 
45 29 Desember 2019 menjamu pw ipnu Rp 700,000 Rp 15,640,000 
46 03 Januari 2020 pembubaran paniatia seminar pkprt pc ippnu nganjuk Rp 300,000 | Rp 15,340,000 
47 03 Januari 2020 menutup kekurangaan ke administrasian kemah santri Rp 300,000 | Rp 15,040,000 


48 03 Januari 2020 membeli tinta print # beli keryas HVS Rp 145,000 Rp 14,895,000 
49 03 Januari 2020 buat transportasi ippnu Rp 500,000 Rp 14,395,000 
50 03 Januari 2020 beli paper cutter Rp 163,000 | Rp 14,232,000 
51 06 Januari 2020 sekolah parlementry pw ipnu jawa timur Rp 200,000 Rp 14,032,000 
52 14 Januari 2020 rapat pra rapimcab Rp 120,000 Rp 13,912,000 
53 20 Januari 2020 cek lokasi rapicmcab Rp 80,000 Rp 13,832,000 
2 25 Januari 2020 rapimcab Rp 6,000,000 | Rp 10,832,000 
55 25 Januari 2020 akomodasi rapimcab pc ipnu ippnu nganjuk Rp 250,000 Rp 10,582,000 
56 02 Februari 2020 pembubaran panita rapimcab pc ipnu ippnu nganjuk Rp 80,000 Rp 10,502,000 
57 02 Februari 2020 beli amplop 4 gunting # lakban dan sebagainya Rp 63,000 Rp 10,439,000 
58 21 Februari 2020 rapat pra harlah di mastrip Rp 150,000 Rp 10,289,000 
59 22 Februari 2020 rapat pra harlah di jali Rp 80,000 Rp 10,209,000 
60 22 Februari 2020 surat menyurat pra harlah Rp 200,000 | Rp 10,009,000 
61 27 Februari 2020 rapat pra harlah di mastrip Rp 90,000 Rp 9,919,000 
62 28 Februari 2020 latpel di malang kak ros Rp 500,000 | Rp 9,419,000 
63 O1 Maret 2020 mengahdiri acara di pw ipnu jawa timur Rp 500,000 Rp 8,919,000 
64 03 Maret 2020 komsumsi 4 duren pemrov jatim Rp 500,000 Rp 8,419,000 
65 cetak banner sekertariat Rp 50,000 Rp 8,369,000 
66 seabagainya pemrov Rp 500,000 | Rp 7,869,000 
67 16 Maret 2020 beuat stempel flash #- fc proposal mobil - materai Rp 187,000 Rp 7,682,000 
68 27 April 2020 pembuatan web pc ipnu ippnu Rp 300,000 | Rp 7,382,000 
69 04 Mei 2020 launching eb dan sosialisasi KTA Rp 200,000 | Rp 7,182,000 
70 08 Mei 2020 kopas waka dakwah Rp 200,000 Rp 6,982,000 
71 10 Mei 2020 beli stop map Rp 28,000 Rp 6,954,000 
72 17 Mei 2020 beli masker cbp Rp 150,000 Rp 6,804,000 
73 beli mik lembaga pers Rp 50,000 Rp 6,754,000 


74 22 Mei 2020 lembaga dakwah ( bisaroh gus zam zami ) Rp 1,000,000 Rp 6,254,000 
75 menabung bank jatim pc ippnu nganjuk Rp 200,000 | Rp 6,054,000 
76 beli materai Rp 70,000 | Rp 5,984,000 
77 05 Juni 2020 rapat kantor jali Rp 87,000 Rp 5,897,000 
78 06 Januari 2020 halal bihalal dan pembagian hadiah Rp 5,000,000 Rp 4,797,000 
79 shoalat dan goute 

80 02 Agustus 2020 acara SKI gel 1 Rp 500,000 | Rp 4,297,000 
81 uang KT A waka organisasi Rp 2,853,000 Rp 7,150,000 
82 KEBUTUHAN KOM SKI, Rp 30,000 | Rp 7,120,000 
83 7 Agustus 2020 MAKAN STLH NGOPI EDUCARE DI WARUJAYENG Rp 60,000 | Rp 7,060,000 
84 Diklat Persidangan Rp 1,300,000 | Rp 5,760,000 
85 8 Agustus 2020 KEBUTUHAN SKI GEL 2, Rp 590,000 | Rp 5,170,000 
86 13 Agustus 2020 rapat lomba acapela d poto chalenge Rp 150,000 Rp 5,020,000 
87 13 Agustus 2020 akomodasi Rp 200,000 Rp 4,820,000 
88 18 Agustus 2020 TUMPENG PELAJAR NGANJUK Rp 842,000 | Rp 4,570,000 
89 25 agustus 2020 Beli Banner Visitasi PK Rp 60,000 | Rp 4,510,000 
90 30 agustus 2020 SKI Gelombang 3 Rp 98,000 | Rp 4,212,000 
91 | O1 September 2020 lomba foto chalengge dan acapela Rp 312,000 Rp 4,100,000 
92 | 04 September 2020 konsumsi rapat diklat persidangan Rp 115,000 | Rp 3,985,000 
93 transport team dwiana Rp 300,000 | Rp 3,685,000 
94 09 09 2020 | Diklat Persidangan Rp 338,500 Rp 4,023,500 
95 | 10 September 2020 zainul acara korwil brambang Rp 500,000 | Rp 3,523,000 
96 | 19 September 2020 membuat buat bank bri pc ipnu nganjuk Rp 200,000 Rp 3,323,000 
97 | 25 September 2020 | hibah dari pemrov Rp 225,000,000 

98 | 25 September 2020 beli mobil pc ippnu nganjuk Rp  225,000,000 

99 | 30 September 2020 transport mobil PC Rp 300,000 | Rp 3,023,000 


100 15 Oktober 2020 transport mobil PC Rp 200,000 Rp 2,823,000 
101 rapat lakut tahab 1 Rp 75,000 Rp 2,748,000 
102 RAPAT LAKUT Rp 60,000 | Rp 2,688,000 
103 | 20 November 2020 transport konsolidasi lakut di pw ipnu Rp 300,000 Rp 2,388,000 
104 | 28 November 2020 Transportasi SKI Rp 300,000 | Rp 2,088,000 
sisa dana dari SKP 
105 | 05 Desember 2020 | kemnpora Rp 21,850,000 Rp 23,938,000 
106 | 05 Desember 2020 Musy di Harmony Rp 350,000 Rp 23,588,000 
107 | 10 Desember 2020 Print Epson 13110 Rp 2,500,000 Rp 21,088,000 
108 Bensin Mobil PKPRT Rp 200,000 Rp 20,888,000 
109 jajan, mlm awal, mkn malam persiapan PKPRT Rp 200,000 Rp 20,688,000 
110 makan pagi siang 2 hari PKPRT ippnu Rp 200,000 | Rp 20,488,000 
111 Latpel Jombang Rp 400,000 Rp 20,088,000 
112 O1 Januari 2021 RTL Lakut Khafidz n Saifuddin Rp 100,000 | Rp 19,988,000 
113 13 Januari 2021 TRANSPORT mobil pc Rp 200,000 Rp 19,788,000 
114 14 jauari 2021 LAKUT Rp 10,000,000 Rp 12,288,000 
115 14 jauari 2021 lain lain lakut Rp 608,500 Rp 11,788,000 
116 Fun Camp DKC CBP KPP Rp 500,000 Rp 11,288,000 
117 05 Februari 2021 ganti oli mobil #- service mobil Rp 2,000,000 Rp 10,288,000 
118 06 Februari 2021 pembubaran lakut #- musyaarah konfercab Rp 150,000 Rp 10,138,000 
119 akomodasi mobil pc dan komsumsi tahab 2 Rp 200,000 Rp 9,938,000 
120 musyawah konfercab Rp 200,000 | Rp 9,738,000 
121 kesepakatan ketua ketua pac sekab. Nganjuk di rejoso Rp 1,100,000 Rp 8,638,000 
122 15 Februari 2021 transport mobil PC dan komsumsi Rp 250,000 | Rp 8,388,000 
123 22 Februari 2021 beli atk # rapat konfercab dijali Rp 230,000 Rp 8,158,000 
124 24 Februari 2021 menghadiri konfercab pc ipnu ippnu Tulugagung Rp 500,000 | Rp 7,758 


125 24 Februari 2021 | KTA waka oragnisasi Rp 2,500,000 Rp 102,588,000 
JUMLAH TOTAL | Rp  334,941,500 Rp  324,683,500 | Rp 10,258,000 
KONFERCAB XXIII PC IPNU IPPNU NGANJUK | Rp 10,258,000 | Rp 0,- 


Lampiran IV 


DAFTAR INVENTARIS 
PC IPNU IPPNU 
KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2018-2020 


"NOMOR | INDEX BARANG | JENIS BARANG JUMLAH TAHUN BELI KETERANGAN 
1 A.l.1 Mobil Putih 1 unit 2020 Baik 
2 A.1.2 Palu Persidangan 2 unit 2020 Baik 
3 A.1.3 Printer Epson 1 Unit 2020 Baik 
4 A.1.4 Struktur Organisasi IPPNU 1 Unit 2020 Baik 
5 A.1.5 Tongkat Pramuka 20 pcs 2020 Baik 
6 A.1.6 Mesin Laminating CBP-KPP 1 unit 2020 Baik 
7 A.1.7 Mesin Pemotong KTA CBP-KPP 1 unit 2020 Baik 
8 A.1.8 Handy Talkie CBP-KPP 2 unit 2020 Baik 
9 A.1.9 Handy Talkie IPNU-IPPNU 4 unit 2018 Rusak 
10 A.1.10 Almari 2 buah 2015 Baik 
11 A.1.11 Printer 1 buah 2016 Rusak 
12 A.1.12 Sound Sistem 1 set 2016 Baik 
13 A.1.13 Karpet 1 buah 2017 Baik 
14 A.1.14 Kasur 1 buah 2017 Baik 
1 B.2.1 PDH KPP Lengkap 7 pcs 2020 Baik 
2 B.2.2 PDH CBP Atas & dasi 7 pcs 2020 Baik 
3 B.2.3 Jilbab 7 pcs 2020 Baik 
4 B.2.4 Baret CPB-KPP 4 pcs 2020 Baik 
5 B.2.5 Banner Sekretariatan IPPNU 1 pcs 2020 Baik 
6 B.2.6 Taplak Meja PC IPNU-IPPNU 6 pcs 2020 Baik 
7 B.2.7 Banner Organisasi IPNU-IPPNU 2 pcs 2019 Baik 
8 B.2.8 Bendera Pataka CBP 1 pcs 2019 Baik 
9 B.2.9 Bendera Pataka KPP 1 pcs 2019 Baik 
0 B.2.10 Bendera panji CBP-KPP 8 pcs 2019 Baik 

B.2.11 Bendera Merah Putih 1 pcs 2019 Baik 


12 B.2.12 Bendera IPNU-IPPNU 2018 Baik 
13 B.2.13 Bendera Pataka IPNU 1 pcs 2018 Baik 
14 B.2.14 Bendera Pataka IPPNU 1 pcs 2018 Baik 
1 Gala Stempel Konfercab 1 buah 2021 Baik 
2 C.1.2 Buku Notulen Rapat 1 buah 2019 Baik 
3 C.1.3 Buku Agenda Surat keluar 1 buah 2019 Baik 
4 C.1.4 Buku Agenda Surat Masuk 1 buah 2019 Baik 
5 Col.5 Buku Keuangan 1 buah 2019 Baik 
6 C.1.6 Buku Modul PK dari PW IPNU-IPPNU Jatim 2 exmp 2019 Baik 
7 Si Stempel IPNU-IPPNU 2 buah 2018 Rusak 
8 C.1.8 Stempel IPNU-IPPNU 2 buah 2019 Baik 
9 C.1.9 Stempel Panitia 1 buah 2019 Baik 
10 C.1.10 Stempel Kemah Santri 1 buah 2019 Baik 
1 D.1.1 Flashdisk 2 buah 2021 Baik 
2 D.1.2 Pack Mika ID Card 1 pcs 2020 Baik 
3 D.1.3 Alat Cuter Besar 1 buah 2020 Baik 
4 D.1.4 Penggaris 2 buah 2019 Baik 
5 D.1.5 Staples Kecil 1 buah 2019 Baik 
6 D.1.6 Spidol Board marker 2 buah 2019 Baik 
7 D.1.7 Eraser 1 buah 2019 Baik 
8 D.1.8 Bantalan stempel 2 buah 2019 Baik 
9 D.1.9 Isi staples kecil 2 set 2019 Baik 
10 D.1.10 Lem 1 botol 2019 Baik 
11 D.1.11 Gunting 2 buah 2019 Baik 


Lampiran VI 


K@NFERCAB XXIII 


Taat Ba UI TAK MAAN Mang ih 


NARASI IPNU-IPPNU NGANJUK DI MEDIA 


No. Judul Media Link 

1 IPNU-IPPNU Nganjuk NU Online https://www.nu.or.id/post/read/104523/ipnu- 
Saatnya Menjawab ippnu-nganjuk-saatnya-menjawab-tantangan- 
Tantangan Zaman zaman- 

2 IPNU-IPPNU Nganjuk: PC https://pcipnuippnunganjuk.or.id/2019/10/27/i 
Kemah Santri Perkuat Nilai- pnu-ippnu-nganjuk-kemah-santri-perkuat- 
Nilai Islami nilai-nilai-islami/ 

3 IPNU IPPNU Nganjuk PC https://pcipnuippnunganjuk.or.id/201W/12/27/i 
Gencarkan Pendidikan pnu-ippnu-nganjuk-dan-kemenpora- 
Kepemimpinan Pemuda gencarkan-pendidikan-kepemimpinan-pemuda- 
dalam Rumah dalam-rumah-tangga/ 

4 Wabub Nganjuk: NU Online https://www.nu.or.id/post/read/1 15879 
Berorganisasi Harus 
Melalui Proses 

5 IPNU-IPPNU Nganjuk Santri News https://jatim.santrinews.com/ipnu-ippnu- 
Resmi Rilis Website nganjuk-resmi-rilis-website-kekaderan/ 
Kekaderan 

6 IPNU-IPPNU Nganjuk NU online https://www.nu.or.id/post/read/1 1972 Yipnu- 
Pertegas Keanggotaan ippnu-nganjuk-pertegas-keanggotaan-melalui- 
Melalui KTA kta- 

7 Diklat Persidangan, Solusi PP IPNU https://www.ipnu.or.id/diklat-persidangan- 
Pelajar NU Nganjuk solusi-pelajar-nu-nganjuk-lahirkan-pimpinan- 
Lahirkan Pimpinan Sidang sidang-yang-kompeten/ 
yang Kompeten 

8 Dapat Bantuan Mobil Jatim Post https://jatimpost.com/dapat-bantuan-mobil- 
Operasional dari Aisyah operasional-dari-aisyah-lilia-ipnu-ippnu- 
Lilia, IPNU-IPPNU nganjuk-terharu-dan-berterima-kasih/ 
Nganjuk Terharu dan 
Berterima Kasih 

9 Screening Selesai, IPNU PC https://pcipnuippnunganjuk.or.id/2021/01/08/5s 
IPPNU Nganjuk Siap creening-selesai-ipnu-ippnu-nganjuk-siap- 
Lahirkan Kader Pemimpin lahirkan-kader-pemimpin/ 

10 | Lakut Nganjuk sebagai EC https://pcipnuippnunganjuk.or.id/2021/01/ 
Gemblengan Kader 17/lakut-ipnu-ippnu-nganjuk-sebagai- 
Pemimpin gemblengan-kader-pemimpin/ 

11 Konfercab XXIII IPNU NU Online https://www.nu.or.id 
IPPNU Nganjuk Diharap 
Mampu Lahirkan 


Pemimpin Responsif 


S) CAB 


Transformasi P clajar Bangun 
Progesivitas Organisasi 


GALERI FOTO KEGIATAN 
PC IPNU IPPNU KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2018-2020 


Puti 
Hi 

Men "961 

' 


“ PENUKAB. IL 3 


YA Gea Ie aa 
n 


1 & 


RAFIMCAB 


KPI 


& ato €€ 


56 


Sekretariat Panitia : 

Kantor PCNU Kabupaten Nganjuk 

JL. Surabaya-Solo Njali-Sukomoro-Nganjuk 
Tlpn. 085606330451 

e-mail: ipnuippnunganjukAgmail.com 


Jp WATERI KOMISI 


K@NFERCAB XXI 


Transformasi Pelajar bangun AL ian Tagnd UN a | TU 5 


Progesivitas Organisasi 


KOMISI ORGANISASI «& 
OMISI PROGRAM && 
KOMISI REKOMENDASI «& 


K@NFERCAB va 


Tea ba IG TAN PON Nyangk 


KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXIII 
Nomor: 03/Konfercab/XXIII/IPNU-IPPNU/III/2021 


Tentang 
PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI ORGANISASI 
KONFERENSI CABANG XXIII 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA DAN 
IKATAN PEALAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


Bismillahirrahmanirrahim 

Pimpinan Sidang Pleno III Konferensi Cabang XXII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan 

Pealajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk setelah : 

Menimbang 1 1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU-IPPNU di 
Kabupaten Nganjuk pada Masa Khidmat 2021-2023, perlu ditetapkan 
Garis Besar Pola Pengembangan Organisasi secara regional: 

2. Bahwa untuk melegitimasi Garis Besar Pola Pengembangan Organisasi 

Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU perlu dikeluarkan Surat Keputusan. 

Peraturan Dasar (PD) IPNU BAB X Pasal 22: 

Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU BAB XIII Pasal 42. 

Peraturan Dasar (PD) IPPNU BAB VIII Pasal 13: 

Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU BAB VIII Pasal 52. 

Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Sidang Komisi Organisasi pada Sidang 
Pleno Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan 
Ikatan Pealajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. 


Mengingat 


Aa SO 


Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 
MEMUTUSKAN 


Menetapkan : 1. Mengesahkan Garis Besar Pola Pengembangan Organisasi Pimpinan 
Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2021-2023, 
sebagaimana terlampir: 

2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten 
Nganjuk masa khidmat 2021-2023 untuk menjalankan Garis Besar 
Pola Pengembangan Organisasi disisa masa kepengurusan, 
sebagaimana tersebut diktum 1: 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau 
kembali jika terdapat kekeliruan. 

Wallahulmuwafig Ila Agwamittharieg 

Ditetapkan di : Ngronggot 
Pada tanggal : 14 Sya'ban 1442 H 


28 Maret 2021 M 
Waktu 2 PUKUL sannnnnaan WIB 
PIMPINAN SIDANG PLENO 
SIDANG KOMISI ORGANISASI 
Ketua Sekretaris Anggota 


K@ONFERCAB va 


Tenda aga UT TAN TAG NyANjih 


DRAF MATERI KOMISI ORGANISASI 
tentang 
POLA DASAR PENGEMBANGAN ORGANISASI 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 
TAHUN 2021-2023 


BAB I 
PENDAHULUAN 


Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) 
adalah organisasi pelajar yang berada di bawah naungan jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU). Dalam 
sisi ini, IPNU IPPNU merupakan tempat berhimpun, wadah berkomunikasi, aktualisasi dan 
kaderisasi pelajar NU. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda Indonesia, IPNU 
IPPNU senantiasa berpedoman pada nilai-nilai serta garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam 
menegakkan Islam ahlusunnah wal jamaah. Dalam konteks kebangsaan, IPNU IPPNU memiliki 
komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Sementara di sisi lain, IPNU IPPNU merupakan bagian integral dari generasi muda 
terpelajar Indonesia yang menitikberatkan bidang garapannya pada pembinaan dan pembinaan 
pelajar (siswa dan santri) dan remaja pada umumnya. 

Dengan posisi strategis itulah IPNU IPPNU mengemban mandat sejarah yang tidak ringan. 
Di satu sisi sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, IPNU bertugas melakukan kaderisasi NU 
pada segmen pelajar, santri dan remaja. Pada saat yang sama, sebagai organisasi pelajar, IPNU 
IPPNU juga dituntut memainkan peran sebagai organ gerakan pelajar yang menjadi bagian tak 
terpisahkan dari konstelasi gerakan pelajar di tanah air. 

Sebagai badan otonom NU, maka IPNU IPPNU harus mengacu pada ketentuan-ketentuan 
organisatoris NU. Dalam pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar NU dinyatakan “Untuk melaksanakan 
tujuan dan usaha... Nahdlatul Ulama membuat perangkat organisasi yang meliputi lembaga, 
Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris jamiyyah 
Nahdlatul Ulama”. 

Badan otonom adalah perangakat organisaisi Nahdlatul Ulama yang berfungsi 
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu 
dan beranggotakan perseorangan (pasal 18 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga NU). Dalam hal ini 
Ikatan Palajar Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU, adalah badan otonom yang berfungsi membantu 
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada segmen pelajar laki-laki. (Pasal 18 ayat 6 poin f 
ART NU). Sedangkan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulam, disingkat , adalah badan otonom yang 
berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada segmen pelajar perempuan. 
(Pasal 18 ayat 6 poin g ART NU). 

Untuk melakukan fungsi dan mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 
Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, IPNU IPPNU harus merumuskan kebijakan, program dan 
kegiatan dengan senantiasa memperhatikan dinamika internal maupun eksternal organisasi. 
Selain itu, kepentingan dan keterkaitan IPNU IPPNU dengan banyak pihak (stakeholders) juga 
menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. 

Dalam posisi dan tuntutan strategis di atas, maka IPNU IPPNU merumuskan visinya, yaitu 
“Terbentuknya pelajar-pelajar bangsa yang bertagwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia 
dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari'at 
Islam menurut faham ahlussunah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945”. Sementara itu bervisi untuk “Membangun kader yang berkualitas, mandiri, barakhlag 
ia, dan bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 


K@ONFERCAB va 


Taka on IC TAK TAN Nya ik 


Visi IPNU IPPNU tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam misi organisasi yaitu : 1) 
Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi IPNU: 2) 
Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa: 3) Mengushakan 
tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat (maslahah al ummah), guna terwujudnya Khairo ummah, dan 4) 
Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selam tidak 
merugikan organisasi. 

Sedangkan misi juga meliputi beberapa hal yaitu : 1) Membangun mental sprutualitas 
anggota dengan berlandaskan nilai Islam ah/ussunah wal jamaah untuk berhidmat pada agama, 
nusa dan bangsa: 2) Meningkatkan pemberdayaan warga melalui pengkaderan pendidikan, 
pelatihan motivasi berprestasi dan memperkuat posisi tawar sehingga tumbuh kader yang 
berkualiatas, mandiri dan responsife dalam menghadapi tantangan global: dan 3) Memantapkan 
eksistensi dan partisipasinya sebagai organisasi remaja putri NU dengan basic keilmuan dan 
ketrampilan dalam merespon perubahan sosial-budaya. 

Dua mandat sejarah IPNU IPPNU di atas merupakan mandat yang tidak ringan. Mandat 
tersebut menuntut adanya sekian konsekuensi dan prasyarat. Agar IPNU IPPNU dapat memainkan 
peran strategis tersebut secara optimal, maka prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah 
adanya kelembagaan organisasi yang kuat. Kuatnya kelembagaan organisasi ini setidaknya 
diindikasikan dengan 3 (tiga) hal . Pertama, adanya sistem keorganisasian yang ideal dan 
diterapkan secara konsisten. Xedua, berjalannya seluruh perangkat organisasi (departemen, 
lembaga dan badan) sebagai motor penggerak program. Ketiga, aktif dan berkembangnya 
organisasi di semua tingkatan serta adanya regenerasi yang sehat sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Sebagai bentuk konkrit dari mandat untuk memperkuat kelembagaan dan 
keorganisasian, maka IPNU IPPNU dan memandang perlu untuk mendirikan dan megembangkan 
organisasi di tingkatan basis melalui pembentukan komisariat di sekolah dan pesantren. 
Sebenarnya, keberadaan IPNU IPPNU dan di sekolah dan di pesantren sudah ada sejak masa- 
masa awal berdirinya organisasi IPNU IPPNU.Dulu, di setiap sekolah, madrasah dan pondok 
pesantren di lingkungan NU terbentuk dan berkembang komisariat IPNU IPPNU . Pada saat itu 
IPNU IPPNU menjadi kelompok gerakan remaja yang penuh inisiatif dengan beraneka kegiatan 
yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan remaja. Maka tidak mengherankan apabila pada 
saat itu, pengurus IPNU IPPNU adalah pelajar 

Ditegaskan pula pada Kongres XVIII di Asrama Haji Boyolali Jawa Tengah, IPNU harus 
memprioritaskan program kerjanya pada kaderisasi bagi pelajar, dengan membentuk dan 
mengembangkan komisariat-komisariat di sekolah / madrasah, dengan tanpa membedakan 
swasta ataupun negeri. Beberapa isu strategis IPNU IPPNU antara lain : 

1. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan 
Pengauatan faham ke-NU-an 
Pengembangan SDM 
Kesejahteraan dan keadilan 
Penguatan sektor pendidikan 


P3 


BAB II 
KONDISI UMUM 


Kondisi IPNU IPPNU di Kabupaten Nganjuk secara umum dapat dipotret dengan mencermati 
beberapa gambaran berikut: 
Pasal 1. Keberadaan Organisasi 

Pasca Konfercab ke XXII IPNU IPPNU Nganjuk (2018) dengan segala keputusannya, maka 
engurusan PC IPNU IPPNU Nganjuk Periode 2018-2020 segera melakukan koordinasi dan 
rangka melakukan proses legitimasi organisasi serta melakukan berbagai upaya 


KONFERCAB cai 


Te tata AI TAN IPM Nyanuh 


penataan organisasi melalui forum Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus yang dilaksanakan di 
Nganjuk (2018). IPNU IPPNU Nganjuk menetapkan Tata Kerja Pengurus dan Program Kerja yang 
mengacu pada amanat Konfercab ke XXII. Tata Kerja dan Program tersebut sesuai dengan fungsi 
dan kewenangan masing-masing kepengurusan, baik harian, departemen, lembaga maupun 
badan. Sehingga diharapkan perjalanan organisasi bisa tertata dengan baik dan rapi seuai dengan 
amanah Peraturan Organisasi (tahun 2018). 

Namun demikian, ditengah upaya konsolidasi organisasi dan penataan kelembagaan, PC 
IPNU IPPNU Nganjuk dihadapkan pada satu dinamika klasik. Momentum Pemilu (Pilihan Gubernur, 
Pilihan Legeslatif dan Pilihan Presiden) disemua tingkatan telah mengalihkan banyak perhatian 
kader IPNU IPPNU Nganjuk disemua tingkatan tak terkecuali di tubuh PC IPNU IPPNU Nganjuk. 
Belajar dari pengalaman saran dari alumni, tidak mengakibatkan pro dan kontra diantara para 
pengurus PC maupun PAC yang mengakibatkan perpecahan dalam tubuh organisasi. Walaupun 
begitu tidak mengakibatkan roda organisasi PC IPNU IPPNU Nganjuk terpecah belah. Dengan 
berbekal semangat dan kesolitan tim kerja yang baik dan kondisi organisasi IPNU IPPNU Nganjuk 
pada khususnya dan IPNU IPPNU di Indonesia pada umumnya, IPNU IPPNU Nganjuk tetap 
mampu menjadi barometer Ide dan Gagasan dalam menata dan merumuskan kembali 
Keberadaan Organisasi, Kelembagaan dan Kaderisasi di tubuh IPNU IPPNU. 


Pasal 2. Kondisi Kelembagaan 

Secara formal-kuantitatif, kelembagaan Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Nganjuk terkelompok 
dalam 5 Zona, terdiri dari : 

a. Zona 1: Wilangan, Sawahan, Berbek, Ngetos 

Zona 2 : Loceret, Nganjuk, Pace, PKPT Dipo 

Zona 3 : Bagor, Rejoso, Gondang, Sukomoro, Ngluyu 

Zona 4 : Lengkong, Patianrowo, Baron, Jatikalen, PKPT STIKDAM 

Zona 5 : Ngronggot, Prambon, Tanjunganom, Kertosono, PKPT STAIM Nglawak 

Dari jumlah tersebut, seluruhnya merupakan cabang-cabang yang exsis dan patut di apresiasi 
bahwa sebagian besar dari jumlah tersebut menunjukkan dinamika organisasi yang cukup 
menggembirakan. 

Kordinator Daerah 

Dengan latar belakang tersebut, perlu dirumuskan strategi pengembangan organisasi yang 
mampu mendorong optimalisasi fungsi dan peran Pimpinan Cabang. Rumusan tersebut juga harus 
relevan dengan konteks desentralisasi dan otonomi daerah yang juga meliputi otonomi pendidikan 
dan kewenangan pengambilan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Karena sektor 
pendidikan adalah domain utama keberadaan IPNU IPPNU, maka rumusan strategi 
pengembangan organisasi tersebut juga harus mempertimbangkan kebijakan otonomi pendidikan 
sebagai salah satu faktor yang akan mempengaruhi optimalisasi peran dan fungsi yang akan 
dijalankan oleh Pimpinan Cabang. 

Berdasar hal terebut diatas sangat perlu memaksimalkan Koalisi supaya konteks 
pembinaan dengan mekanisme desentralisasi di Tubuh IPNU IPPNU bisa berjalan dengan baik. 
Berpedoman pada Peraturan Organisasi bahwa zona dijabat oleh para Wakil Ketua PC IPNU 
IPPNU Nganjuk yang bertugas melakukan koordinasi pendampingan dan monitoring secara 
intensif terhadap Pimpnan Anak Cabang yang menjadi daerah dampinganya. Sesuai dengan 
pembagian zona di PC IPNU IPPNU Nganjuk maka setiap korcam zona di pilih oleh Pimpinan Anak 
Cabang IPNU IPPNU Nganjuk di zona tersebut. 


nan 


Pasal 3. Kondisi Kaderisasi 

Eksistensi tingkat kepengurusan tertentu, sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh 
eran ditingkat itu berjalan dan seberapa besar ruang yang diberikan untuk optimalisasi 
ia. Seringkali pengkaderan dimaknai secara sempit sebagai pelaksanaan 


K@ONFERCAB va 


Tenda UT TAN TAANG Nang ih 


pelatihan-pelatihan formal IPNU IPPNU. Bahkan dalam beberapa kasus, proses kaderisasi yang 
berlangsung cenderung dijalankan sebagai formalitas dan mengabaikan petunjuk pelaksanaan 
Guklak) pengkaderan yang ada. Sebagai akibatnya out put kader yang dihasilkan seringkali jauh 
dari standar kompetensi dan kapasitas yang diharapkan. Selain itu, kontinuitas jenjang kaderisasi 
juga menjadi problem tersendiri yang sampai sekarang belum ditemukan formula yang solutif 
yang bisa menjawabnya. Tidak jarang peserta sebuah pelatihan direkrut tanpa memperhatikan 
ketentuan tercantum di juklak pengkaderan. Akibatnya forum pelatihan berjalan “apa adanya” 
sekadar untuk memenuhi formalitas dan ketentuan administrasi yang ada. 

Merespon fenomena ironis ini, pada kepengurusan IPNU IPPNU Nganjuk masa bakti 2018-2020 
telah berusaha untuk membuat serta mensosialisasikan bagaimana standar kaderisasi yang baik 
prosesnya dan sesuai dengan pedoman kaderisasi. Selain itu, proses kaderisasi agar lebih 
berdampak diakar anak cabang, IPNU IPPNU Nganjuk juga melakukan kontrol melalui pertanyaan- 
pertannyaan baik dari anak cabang yang masih belum paham mengenai pelaksanaan kaderisasi. 
Namun, selaini itu, IPNU IPPNU Nganjuk mengakui masih minimnya koordinasi dan lemahnya 
administrasi pelatihan yang ada saat ini menjadikan potensi kader IPNU IPPNU Nganjuk tidak 
terdeteksi dan tidak terdistribusi dengan baik. Padahal di era kekinian, mobilitas seorang kader 
dari satu daerah kedaerah lainnya sering kali berlangsung dalam tempo yang cukup singkat 
sebagai konsekuensi dari perpindahan jenjang pendidikan maupun pekerjaan yang dijalani. Untuk 
itu, perlu dirumuskan sebuah pola koordinasi dan pengembangan potensi kader pasca-pelatihan 
guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan dan aktivitas organisasi. Ketersediaan tehnologi 
saat ini sangat mungkin dapat dimanfaatkan untuk menjaring, merawat dan mendistribusikan 
kader dengan lebih baik, sehingga siklus proses pengkaderan tidak mengalami stagnasi. 


Pasal 4. Kondisi Kepengurusan 

Kesibukan pengurus secara pribadi berpengaruh serius pada rutinitas pendampingan dan 
pelayanan pada tingkatan dibawahnya, lebih jauh dari itu jarak antara kantor dan rumah asal 
pengurus juga mengakibatkan terhalanginya komunikasi pengurus secara kointinu, hal ini 
menyebabkan realisasi program kerja yang telah dirumuskan tidak berjalan dengan maksimal. 
Keaktifan pengurus Harian, Departeman, Badan dan Lembaga secara makro juga belum 
menunjukkan komitmenya dalam rangka susksesi program kerja hasil Rakerwil. Kondisi ini 
menuntut beberapa pengurus rangkap tugas dalam rangka susksesi program kerja yang telah di 
rumuskan dalam RAKERCAB. Sementara itu, konfigurasi kepengurusan khususnya di tingkat 
cabang ke atas oleh berbagai pihak dinilai belum mencerminkan nuansa organisasi pelajar. 
Khitthah baru berjalan tiga belas tahun, tetapi kedepan perlu dirumuskan formula yang mengatur 
tentang keberadaan pelajar dalam komposisi kepengurusan sebagai bagian dari komitmen dan 
penataan kelembagaan IPNU IPPNU Nganjuk. 

Lain dari pada itu, keterwakilan tiap daerah dalam komposisi kepengurusan disetiap momentum 
pergantian kepemimpinan merupakan hal yang mengedepankan semangat keikhlasan dan 
pengabdian, dalam hal ini IPNU IPPNU Nganjuk mempunyai karakter yang khas. Pola rekrutmen 
pengurus salah satunya dilakukan dengan model rekomendasi pimpinan disuatu tingkatan kepada 
seorang kader yang memiliki spesifikasi dan spesialisai tertentu untuk menduduki jabatan 
tertentu ditingkatan pimpinan diatasnya. Model ini akan sangat ideal bila terdapat yang 
direkomendasi dengan mempertimbangkan sisi ketersediaan waktu pengabdian dan kesesuaian 
jabatan. Akan tetapi dalam berbagai kasus, banyak dijumpai pengurus yang tidak dapat aktif 
dalam menjalankan amanat organisasi oleh karena beberapa sebab yang salah satunya dipicu 
oleh tidak adanya agreement yang jelas. Kondisi ini langsung atau tidak langsung berdampak 
pada pelaksanaan program dan aktivitas organisasi yang cenderung menurun seiring dengan 
berkurangnya personel yang aktif. 


K@ONFERCAB va 


Tenda aga UT TAN TAANG NyANjih 


Pasal 5. Pengembangan Program 

Arti penting Pengembangan program ini adalah sebagai tolak ukur pelaksanaan dari hasil 
perumusan perencanaan dan menjadi alat ukur terhadap pelaksanaan pembinaan dan 
pengembangan organisasi untuk satu kepengurusan. Untuk itu pelaksanaan dari konsep program 
kerja ini dilakukan dengan pendekatan strategi planing yang hasilnya bagian dari sumbangsih 
kepengurusan dan bagian dari pola pembinaan ke cabang serta penguatan organisasi. Tahap 
penyusunan program kerja melalui strategi planing ini diketahui memiliki tingkat efektifitas, 
fungsionalitas serta akurisitas yang tinggi didalam menganalisa kebutuhan organisasi dalam 
kaitanya dengan kelompok sasaran yang akan dilayani. Hasil dari kajian tersebut merupakan alat 
untuk melihat keberhasilan suatu kepengurusan dalam menyusun program kerja selama satu 
periode dengan melihat potensi dan masalah yang terjadi sehingga harapanya program tersebut 
sesuai dengan target sasaran. 

Lain dari pada itu sinkronisasi program yang terpadu dan berkesinambungan antar berbagai 
jenjang kepengurusan organisasi merupakan ciri dari organisasi yang memiliki kekuatan sistem 
dan jaringan. Semangat otonomi daerah seharusnya dijadikan sebagai motivator terciptanya iklim 
kompetisi yang dinamis bagi keberhasilan suatu program di tiap daerah. Situasi ini bukan tidak 
mungkin terjadi dalam IPNU IPPNU Nganjuk. Sebagai ilustrasi, untuk menjalankan fungsi sebagai 
penanggung jawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksaan keputusan-keputusan 
Kongres, Pimpinan Pusat merancang program-program yang menyentuh dan memenuhi 
kebutuhan Pimpinan cabang. Sebagai koordinator Pimpinan Anak Cabang didaerahnya dan 
sebagai pelaksana Pimpinan Wilayah untuk bersangkutan, Pimpinan Cabang juga harus 
menyentuh dan memenuhi kebutuhan Pimpinan Anak Cabang dan begitu seterusnya. 

Namun demikian, realisisasi program yang berjalan selama ini cenderung jauh dari idealitas 
tersebut. Yang dominan selama ini adalah program masing-masing jenjang kepungurusan 
berjalan sendiri-sendiri dan tidak tidak pernah ada bangunan sinergi yang disiapkan secara 
sistematis dan berkelanjutan. Kondisi yang sama juga terjadi antara satu periode dengan periode 
berikutnya pada satu jenjang kepengurusan yang sama yang seharusnya tidak perlu terjadi. 
Sehingga program-program yang dikembangkan untuk jangka panjang tidak memiliki parameter 
yang jelas dalam mengukur tingkat keberhasilannya dan memunculkan kecenderungan terjebak 
pada rutinitas program atau kegiatan yang berkutat pada formalitas administrasi dan organisasi 


Pasal 6. Pendanaan Kegiatan 

Masalah klasik yang masih menjadi kendala adalah belum adanya sumberdana yang tetap untuk 
pembiayaan program dan aktifitas organisasi. Ditengah krisis multi dimensi yang mempengaruhi 
tingkat kedermawanan masyarakat dan maraknya berbagai kegiatan disektor politik yang 
membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, kesulitan yang dialami organisasi kekaderan 
semacam IPNU IPPNU Nganjuk cenderung meningkat. Sedangkan alokasi anggaran baik dari 
pemerintah maupun pihak swasta untuk pembiayaan kegiatan yang relevan dengan program 
organisasi dan kaderisasi yang dijalankan IPNU IPPNU Nganjuk mengarah pada trend menurun. 
Sementara itu, upaya untuk membuka akses dana yang saat ini dilakukan belum dapat diandalkan 
untuk pembiayaan pengembangan program IPNU IPPNU Nganjuk kedepan. Karenanya, perlu 
diikhtiarkan langkah-langkah menuju kemandirian organisasi yang dapat meringankan beban 
organisasi dalam merealisasikan program-program jangka panjang. 


K@ONFERCAB va 


Tenda Saga UT TAN TAANG NAN 


BAB III 
ARAH PENGEMBANGAN ORGANISASI DI KABUPATEN NGANJUK 


Arah pengembangan Organisasi merupakan kondisi umum IPNU IPPNU Nganjuk yang 
diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu satu periode, 2018-2020. Merujuk pada rumusan 
PDPO IPNU 2015-2018, dan (PD) peraturan rumah tanga (PRT) IPPNU dan Hasil KONGRES di 
Cirebon tahun 2018 maka arah pengembangan organisasi yang tercantum dalam rumusan ini 
adalah terjemahan PDPO kedalam perencanaan program yang dapat dijadikan fondasi bagi 
pengembangan IPNU IPPNU menuju terealisasinya Visi IPNU IPPNU. Secara umum, arah 
pengembangan organisasi tesebut meliputi : 

PASAL 7. Pengembangan Organisasi 
Pengembangan Organisasi ini diarahkan untuk menegaskan identitas IPNU IPPNU Nganjuk 
sebagai organisasi kekaderan yang berorientasi keterpelajaran (baca: Intelektualitas) dan 
mengembangkan manajemen yang rapi, efektif dan efisien serta mampu mendorong terciptanya 
sinergi antara berbagai elemen dan jenjang kepengurusan dalam memenuhi tugas pelayanan 
kepada anggota dan masyarakat. 
Kategorisasi Anak Cabang : 
Pengkategorian ini dimaksudkan untuk memotret kualifikasi dan potensi Anak Cabang IPNU IPPNU 
yang ada di Nganjuk, yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 
1. Anak Cabang Baik / Berhasil (A) dengan ciri : 
1)Kegiatan operasional organisasi dilaksanakan secara rutin dan optimal 
2)Memiliki perangkat Administrasi secara maksimal (sesuai POA IPNU IPPNU) 
3)Memiliki data base (potensi organisasi maupun data anggota) secara autentik baik 
secara manual maupun digital 
4)Proses kaderisasi berjalan secara sistemik, terukur dan maksimal 
5)Proses Periodeisasi berjalan secara rutin dan maksimal 
6)Memiliki Aset / Potensi organisasi yang mampu dikembangkan untuk kegiatan 
organisasi 
7)Hasilnya (1-6) sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan didalam program. 


2. Anak Cabang Sedang / Cukup Berhasil (B) dengan ciri : 

1) Kegiatan operasional organisasi dilaksanakan kurang secara rutin 

2) Memiliki perangkat Administrasi kurang secara maksimal (sesuai POA IPNU IPPNU) 

3) Memiliki data base (potensi organisasi maupun data anggota) secara autentik baik 
secara manual maupun digital 

4) Proses kaderisasi berjalan kurang secara sistemik, terukur dan maksimal 

5) Proses Periodeisasi berjalan secara rutin dan tapi belum maksimal 

6) Kurang Aset / Potensi organisasi yang mampu dikembangkan untuk kegiatan 
organisasi 

7) Hasilnya (1-6) kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan didalam program. 


3. Anak Cabang Cukup / Belum Berhasil (C) dengan ciri : 

1) Kegiatan operasional organisasi dilaksanakan tidak secara rutin 

2) Memiliki perangkat Administrasi tidak secara maksimal (sesuai POA IPNU IPPNU) 

3) Tidak memiliki data base (potensi organisasi maupun data anggota) secara autentik 
baik secara manual maupun digital 

4) Proses kaderisasi tidak berjalan secara sistemik, terukur dan maksimal 

5) Proses Periodeisasi tidak berjalan secara rutin 

Tidak memiliki Aset / Potensi organisasi yang mampu dikembangkan untuk 

isasi 


K@ONFERCAB va 


Tenaga IC TAK TAN Nya ik 


7) Hasilnya (1-6) kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan didalam program. 
Namun demikian ada hal yang harus dipenuhi Anak cabang dalam rangka penguatan 
kelembagaan kedalam dan keluar, beberapa aspek tersebut diterjemahkan dalam rangka melihat 
kemampuan diri sendiri Anak cabang dalam upaya pembenahan dan pembuatan sekala perioritas 
pembinaan kearah lebih baik. Bebarapa aspek tersebut antara lain : 

1. Administrasi: meliputi upaya dalam aspek pengelolaan administrasi organisasi yang dapat 
berupa pembukuan, pengarsipan, dan data base. 

2. Organisasi meliputi upaya penguatan dan penataan kelembagaan yang dapat berupa 
penguatan secara internal maupun eksternal 

3. Kaderisasi: meliputi upaya pelaksanaan jenjang kaderisasi formal yang sesuai pedoman 
pengkaderan nasional, manajemen perawatan kader, dan pengembangan potensi kader 
melalui diversifikasi model pengkaderan informal. 

4. DATABASE: meliputi jumlah anggota, jumlah potensi organisasi dan kader serta data 
statistik organisasi. 

5. Inovasi: meliputi upaya dalam mencapai percepatan pencapaian target strategis organisasi 
melalui model pendekatan yang bersifat terobosan. 


Pasal 8. Pengembangan Sistem Pengkaderan. 

Pengembangan sistem pengkaderan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas intelektual 
kader dan pengembangan sistem pendidikan kritis yang dapat mendorong lahirnya kesadaran 
kritis menuju lahirnya kader-kader yang memiliki integritas, kompetensi dan kecakapan dalam 
menghadapi dan menjawab berbagai problematika yang dihadapi anggota, organisasi dan 
masyarakat pada umumnya. 


Pasal 9. Pengembangan Peran dan Fungsi Organisasi. 

Pengembangan peran dan fungsi organisasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas 
organisasi dalam pembangunan, terutama sektor pendidikan dan pengembangan sumberdaya 
manusia, sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab sosial IPNU IPPNU Nganjuk dalam 
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan menuju terciptanya sistem pendidikan di Jawa Timur 
yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban. 


Pasal 10. Pola Pengembangan CBP dan KPP 
a. Pola Umum Pembinaan 
Pola umum pembinaan dalam Corp Brigade Pembangunan (CBP) dan KPP diatur dan disusun 
sesuai dengan pola pembinaan mental yang dapat memberikan motivasi kepada anggota yang 
disusun berdasarkan pada: 
1. Menambah keimanan, ketakwaan dan pengamalan, 
2. Meningkatkan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan ketajaman pemikiran 
anggotanya. 
3. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, solidaritas 
sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. 
4. Memupuk rasa ukhuwah dan mampu menghargai orang lain serta mempertebal rasa 
percaya diri. 
5. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat manusia dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
6. Meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan dan kekayaan alam lainnya. 
7. Meningkatkan kepekaan terhadap kegiatan-kegiatan kemanusiaan. 
. Menambah solidatritas antar anggota. 


K@ONFERCAB va 


Tenaga IC TAK TAN Nya ik 


b. Pedoman Kegiatan 

Pedoman kegiatan Lembaga Corp Brigade Pembangunan (L-CBP) adalah menerapkan prinsip- 
prinsip pendidikan dan latihan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, keadaan, 
kepentingan dan perkembangan anggotanya dengan masyarakat sekitarnya dengan semboyan: 
"Belajar, Berjuang, Bertagwa, dan Mengabdi". 


c. Landasan Kegiatan 

Dalam setiap melakukan kegiatan harus berlandaskan dan mengandung unsur-unsur 

keilmuan/pendidikan, ketakwaan, perjuangan yang mengabdi untuk kepentingan anggota 

masyarakat, juga organisasi Semua hal tersebut bersumber pada : 

1. Agidah Islam Ahlusunnah wal Jamaah yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin 
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia. 

2. Undang-undang Dasar 1945. 


d. Program Strategis 
Seiring munculnya bencana alam yang terus menerus terjadi diseluruh pelosok negeri, khususnya 
yang ada di Nganjuk. Maka Dewan Koordinasi Cabang Corp Brigade Pembangunan Nganjuk harus 
Membuat Road MAP Penanggulangan Bencana berupa : 

1. Membentuk Tim Reaksi Bencana 

2. Membuat Juklak Pelatihan Khusus terkait Penanggulangan Bencana 

3. Merancang Pelatihan SAR, Pelatihan Managemen Bencana dan Penanggulangan Bencana 

yang dilaksankan di setiap zona di Kab. Nganjuk 
4. Memastikan setiap Anak Cabang mempunyai Kader CBP dan KPP 
5. Merancang Pelatihan Formal yang dilaksanakan di setiap zona di Kab. Nganjuk 


BAB IV 
PERMASALAHAN UMUM 


Permasalah Umum adalah masalah-masalah yang secara umum dihadapi organisasi dalam 
kaitannya dengan realisasi Pengembangan IPNU IPPNU Nganjuk. Diantara beberapa 
permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Stategi penataan organisasi dan implementasi program seiring dengan perubahan- 
perubahan mendasar setelah IPNU IPPNU Nganjuk kembali ke 'khittoh” nya belum 
terealisasikan dengan maksimal khususnya di tingkat PAC/sekolah/madrasah umum. 
Sehingga berakibat pada berbagai jenjang kepengurusan masih menjalankan roda 
organisasi dengan paradigma dan tradisi lama dan masing-masing cenderung menjalankan 
program dan aktivitas yang tidak terangkum dalam sebuah kerangka yang sistemik dan 
integral: 

2. Pola pembagian wilayah koordinasi dan pembagian yang diterapkan untuk mensiasati 
luasnya jangkauan Cabang yang ada di Nganjuk masih belum menunjukkan perkembangan 
yang signifikan. Keterbatasan sumberdaya dan lemahnya sistem komunikasi masih menjadi 
kendala utama, 

3. Masih besarnya kecenderungan untuk pengembangan kegiatan yang bersifat sporadis tidak 
terukur dan hanya berorientasi struktural mengakibatkan rendahnya mutu dan relevansi 

kegiatan IPNU IPPNU Nganjuk dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kader 
dan masyarakat: 

rbatasnya waktu yang dimiliki oleh setiap jenjang kepengurusan (terutama Pimpinan 
realisasikan program yang diamanatkan dalam forum Konferensi berkait 


KONFERCAB cai 


Ca Soge KT TDM yan 


dan kecenderungan pengembangan kegiatan yang bersifat spordis, tidak terukur dan 
berorientasi struktural mengakibatkan rendahnya mutu dan relevansi kegiatan IPNU IPPNU 
Nganjuk dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihapai kader dan masyarakat: 

5. Masih rendahnya tingkat aktivitas pengurus sebagai akibat dari tidak adanya agreement 
yang jelas antara yang memberi rekomendasi dengan kader yang direkomendasikan 
kaitannya dengan sisi kesediaan, ketersediaan waktu pengabdiaan dan spesifikasi yang 
dimiliki. Sehingga beberapa program dijalankan dengan sumberdaya seadanya. 

6. Lemahnya jaringan komunikasi, informasi dan edukasi kader mengakibatkan proses 
pembelajaran seumur hidup (Jong /ife education) yang menjadi filosofi dasar berdirinya 
IPNU IPPNU Nganjuk tidak bisa dijalankan secara optimal, sehingga tidak jarang ada kader 
IPNU IPPNU Nganjuk yang kemudian justru bergabung dalam kelompok-kelompok secara 
ideologis berbeda, bahkan bertentangan, dengan ideologi yang dianut oleh Nahdlatul 
Ulama: 

7. Belum adanya data yang akurat tentang besaran potensi kader yang tersebar di Nganjuk 
Sehingga jaringan yang dimili tidak termanfaatkan secara maksimal: 

8. Belum adanya political wiil dari pemerintah untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai 
prioritas program pembangunan menjadikan posisi dan peran IPNU IPPNU Nganjuk yang 
memilih sektor pendidikan sebagai salah satu ranah perjuangannya tidak bisa memberikan 
sumbangsih secara optimal dalam memajukan sektor pendidikan dalam arti luas: 

9. Belum adanya sistem penggalian dana yang dapat menjamin ketersediaan sumberdana 
yang pasti dan cukup untuk melaksanakan program menyebabkan sekitar separoh energi 
setiap kepengurusan dihabiskan untuk mencari sumber pembiayaan kegiatan dan 
organisasi. Akibatnya, pengembangan program dan aktivitas tidak dapat berjalan optimal 
karena sisa energi yang ada hampir tidak cukup untuk menciptakan program-program 
kreatif dan inovatif. 


BAB V 
DASAR PELAKSANAAN 


Sebagai upaya menerjemahkan PDPRT hasil kongres Cirebon 2018 dan POPA IPNU Hasil konbes 
dan rakernas Lampung (2019) ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional, sistematis dan 
komprehensif, maka disusunlah Pola Pengembangan Organisasi IPNU tahun 2018-2020 yang 
merujuk kepada : 

1. Landasan Ideal . Khittah Nahdlatul Ulama 1926 
. Prinsip Perjuangan IPNU IPPNU 
. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU-IPPNU 
. Pedoman Organisasi dan Administrasi (POA) IPNU IPPNU 
. Rencana Strategis PCNU Nganjuk 
. PDPRT IPNU-IPPNU 2018 
. POPA Hasil Konbes IPNU (2019) IPPNU (2015) dan 
Rakernas IPNU di Lampung (2019) 


2. Landasan Konstitusional 


3. Landasan Operasional 


D0 cc 0 v9 Cv 


BAB VI 
POLA PENGEMBANGAN IPNU IPPNU DI NGANJUK 


Pasal 11. Struktur Organisasi 
Merujuk Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU hasil Kongres 
XVIII di Boyolali (2015) dan Hasil Kongres Cirebon 2018, maka diperlukan kesamaan struktur dan 
engurus untuk menjamin terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program 
rusan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab VIII Pasal 20 


K@ONFERCAB va 


Tenda aga UT TAN TAG NAN ih 


dan Bab III pasal 11 PRT IPPNU perangkat organisasi IPNU IPPNU terdiri dari Departemen dan 
Badan/Lembaga, dan ditetapkan sebagai berikut: 
Departemen 
Untuk mewujudkan kesatuan pola dan integrasi program, maka diperlukan kesamaan Departemen 
di tingkat Pimpinan Cabang. Sedangkan untuk tingkat Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan 
Ranting dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Adapun untuk tingkat Pimpinan Cabang 
sedikitnya dibutuhkan 5 (lima) Departemen dan Pimpinan Anak Cabang sedikitnya dibutuhkan 3 
(tiga) Departemen, yaitu: 

(1)Departemen Organisasi 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasionalisasi 
program yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan keanggotaan serta memiliki hak 
dan wewenang mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program bidang 
organisasi. 

(2)Departemen Kaderisasi 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasionalisasi 
program yang berkaitan dengan pengembangan system pengkaderan, baik kader pimpinan 
dan/atau kader fungsional, serta memiliki hak dan wewenang mengusulkan kegiatan yang 
berkaitan dengan pengembangan program bidang kaderisasi. 

(3)Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasionalisasi 
program yang berkaitan dengan Sekolah dan Pesantren, dengan cara melakukan pelayanan 
kepada Pelajar Sekolah dan Santri di Pesantren, serta memiliki hak dan kewenangan mengusulkan 
kegiatan berkaitan dengan pengembangan program bidang Jaringan Pesantren Sekolah. 

(4)Departemen Bidang Dakwah 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasionalisasi 
program yang berkaitan dengan fungsi kehumasan dan pengabdian masyarakat, dengan cara 
melakukan pelayanan kepada anggota dan masyarakat, serta memiliki hak dan kewenangan 
mengusulkan kegiatan berkaitan dengan pengembangan program bidang da'wah. 

(5)Departemen Bidang Olahraga Seni dan Budaya 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasionalisasi 
program yang berkaitan dengan pengembangan potensi kader yang disesuaikan dengan Bidang 
Olahraga Seni dan Budaya, serta memiliki hak dan kewenangan mengusulkan kegiatan yang 
berkaitan dengan pengembangan program di bidang minat dan bakat. 


Lembaga 
Untuk mewujudkan kesatuan pola dan integrasi program, maka diperlukan kesamaan lembaga 
ditingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang. Adapun status lembaga bersifat semi otonom 
(PRT Pasal 8 ayat 4) dan masing-masing Lembaga memiliki struktur yang meliputi : 1 (satu) 
orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota. Adapun 
untuk tingkat wilayah dan Pimpinan Cabang sedikitnya dibutuhkan 3 (Tiga) lembaga, yaitu: 

(1)CBP dan KPP 

(2)Anti Narkoba 

(3) LEKAS 

(4)Lembaga Pers dan Penerbitan 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan program khusus 
dibidang Pers dan Penerbitan. Dalam operasionalisasi kegiatannya, peran dan fungsi lembaga ini 
berkaitan dengan media massa dan media cetak. Lembaga ini memili hak dan kewenangan untuk 
mensosialisasikan segala informasi yang berkaitan dengan perkembangan kelembagaan dan 
kerja Organisasi IPNU IPPNU Nganjuk, serta bersama lembaga terkait di masing-masing 

i k mengembangkan program lembaga pers dan penerbitan 


K@ONFERCAB va 


Tenaga IC TAK TAN Nya ik 


(5)Lembaga Konseling 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban menampung dan menyelesaikan 
permasalahan di kalangan pelajar dan santri, terutama di sektor-sektor yang berkaitan dan/atau 
berpengaruh terhadap kehidupan anggota organisasi. Dalam operasionalisasi kegiatannya, peran 
dan fungsi lembaga ini berkaitan lembaga pemerintahan yang bersinergi dalam menanggulangi 
pelajar di kalangan anak cabang se kab. Nganjuk. 

(6) Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT) 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan program khusus 
pembentuukan dan pengawalan Komisariat di Perguruan Tinggi. Dalam operasionalisasi 
kegiatannya, peran dan fungsi lembaga ini berkaitan dengan semua departemen. Lembaga ini 
memili hak dan kewenangan untuk mensosialisasikan segala informasi yang berkaitan dengan 
perkembangan kelembagaan program-program PP, PW, PC IPNU se Propinsi Jawa Timur, serta 
bersama departemen terkait melaksanakan kegiatan dengan pengembangan program organisasi 
di perguruan tinggi 


Badan 
Untuk melaksanakan program IPNU IPPNU Nganjuk yang memerlukan penanganan khusus, maka 
perlu dibentuk Badan Pelaksana di tingkat Pimpinan Cabang dan Anak canbang. Adapun status 
Badan bersifat semi otonom (PRT Pasal 9 ayat 4) dan masing-masing badan memiliki struktur 
yang meliputi : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan sebanyak — banyaknya 5 
(Lima) orang anggota. Dua Badan yang dipandang mendesak untuk dibentuk adalah sebagai 
berikut: 

(1)SRC 

(2)SCC 


Pasal 12. Tata kerja Pengurus 
Untuk efektivitas dan efisiensi kerja pengurus IPNU IPPNU Nganjuk disemua tingkatan, maka tata 
kerja pengurus ditetapkan berdasarkan dua pendekatan yaitu: 

1) Pendekatan Struktural adalah pembagian tugas dan wewenang pengurus harian IPNU 
IPPNU ditetapkan secara struktural dengan membidangi satu atau beberapa departemen 
bergantung pada jumlah wakil ketua di masing-masing kepengurusan. 

2) Pendekatan Fungsional adalah pembagian tugas dan wewenang pengurus harian IPNU 
IPPNU ditetapkan berdasarkan fungsi dan kapasitasnya dalam menjalankan 
operasionalisasi program. 


Pasal 13. Pola Perekrutan Pengurus 
Dalam upaya memenuhi kebutuhan kader pengurus Pimpinan IPNU IPPNU di semua tingkatan, 
maka ditetapkan dua pendekatan dalam perekrutan pengurus, yaitu : 

Kader Struktural 

Adalah Kader IPNU yang memiliki jenjang pelatihan kader dan/atau jenjang pengalaman 
kepemimpinan di IPNU mulai tingkat bawah serta memiliki kemauan dan kemampuan 
mengabdikan dirinya sebagai pengurus: 

Kader Fungsional 

Adalah Kader NU terutama pelajar yang belum memiliki jenjang pelatihan kader dan/atau jenjang 
pengalaman kepemimpinan di IPNU IPPNU mulai tingkat bawah tetapi memiliki kemauan dan 
kemampuan mengabdikan dirinya sebagai pengurus. Selanjutnya, pola rekrutmen kepengurusan 
di tingkat PC dan PAC ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut : 

1) Memberikan kuota 30 Yo dari total jumlah pengurus kepada pelajar murni (kader yang 
masih menjalani kegiatan studi) 


K@ONFERCAB va 


Taka on IC TAK TAN Nya ik 


2) Membuat agreement tentang kesediaan, ketersediaan waktu pengabdian dan spesifikasi 
yang dimiliki calon pengurus. 


Pasal 14. Strategi Pengembangan Sistem Pengkaderan 

Seiring dengan semangat Kongres XVIII di Boyolali (2015), dan Kongres IPPNU di Cirebon (2018) 
maka perlu dirumuskan sebuah strategi pengembangan sistem pengkaderan guna menghindari 
bias disorientasi yang berlangsung sebelumnya. Karena itu, sistem pengkaderan IPNU IPPNU ke 
depan harus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat pola sertifikasi terstandar dan terpadu dengan memanfaatkan dukungan 
tehnologi yang tersedia 

2. Mengembangkan kurikulum pendidikan kader yang berorientasi pada tumbuhnya 
kesadaran kritis di lingkungan kader IPNU IPPNU: 

3. Menfasilitasi terjadinya proses pembelajaran berkelanjutan yang mampu mengoptimalkan 
aktualisasi potensi anggota melalui pengembangan forum-forum pembelajaran alternatif: 

4. Melakukan diversifikasi model pengkaderan informal di luar jenjang pelatihan kader 
pimpinan yang sudah berjalan selama ini: 

5. Merumuskan pola pembinaan kader dari masa berproses hingga pada akhir pengabdian di 
organisasi (purna kader), sehingga dapat memfasilitasi terjalinnya komunikasi antar 
kader/generasi: 

6. Mengembangkan pola rekrutmen kader yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan 
dan terjadinya peningkatan intelektualitas kader di berbagai jenjang kepengurusan: 


Pasal 15. Strategi Pengembangan Program 

Untuk menjaga kesinambungan program dan efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaannya, 
maka strategi pengembangan program IPNU IPPNU dilakukan dengan pendekatan sebagai 
berikut: 

1. Perumusan rencana induk (master plan) yang menjadi pemandu arah dan tujuan yang 
hendak dicapai dalam jangka panjang. Karena singkatnya masa jabatan kepengurusan 
IPNU IPPNU di tingkat cabang, maka proses perumusan tidak dipilih berdasarkan masa 
jabatan kepengurusan tetapi dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang 
berlangsung di lingkungan luar IPNU IPPNU. 

2. Program disusun berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan sumberdaya yang 
ditentukan oleh masing-masing kepengurusan, baik di tingkat wilayah maupun tingkat 
cabang, dengan tetap memperhatikan kesinambungan program dengan periode 
sebelumnya. 

3. Perumusan program dimaksud pada poin (b) dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan 
anggota dan organisasi, efektifitas dan efisiensi implementasinya, serta dengan mengacu 
kepada integrasi program Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang dengan Pimpinan Anak 
Cabang, Pimpinan Anak Cabang dengan Pimpinan Ranting/Komisariat. 

4. Mekanisme penjabaran program hasil Konperensi/Rapat Anggota dilaksanakan melalui 
Orientasi dan Rapat Kerja Pimpinan sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk kwartal 
I. Sedangkan untuk kwartal II dan seterusnya ditetapkan melalui Rapat Kerja. Kecuali di 
tingkat  Ranting/Komisariat — cukup dilaksanakan melalui Rapat Pimpinan 
Ranting/Komisariat. 

5. Pengembangan program dapat dilaksanakan dengan menjalin kemitraan antara IPNU 
IPPNU dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan lain, lembaga swadaya 
masyarakat, maupun lembaga donor yang mempunyai kesamaan visi dan concern dengan 
tetap menjaga otonomi dan independensi organisasi. 
alam implementasi program, diperlukan desentralisasi dan kerjasama program antara 
ngurusan dengan kepengurusan di bawahnya, seperti antara Pimpinan 


K@NFERCAB va 


Tasha on IC TAK TAN Tya ik 


Cabang, Pimpinan Cabang dengan Pimpinan Anak Cabang, dan seterusnya. Karena itu, 
perlu dipertimbangkan upaya untuk menghidupkan fungsi koordinator daerah (koorda) 
mengingat evaluasi atas sentralisasi kegiatan di tingkat regional pada era otonomi daerah 
menunjukkan rendahnya tingkat efektifitas dan efisiensi sebuah kegiatan/program. 


Pasasl 16. Sistem Penggalian dan Pengelolaan Dana 

Pada dasarnya, keuangan organisasi dapat diperoleh dari empat sumber utama : dana simultan 
dari instansi pemerintah maupun swasta (termasuk kerjasama dengan lembaga donor), donasi 
dari alumni dan simpatisan, partisipasi anggota serta usaha yang halal dan sah. Terkait dengan 
pengelolaan dana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1. Perlunya strategi penggalian dana (iuran anggota) yang dapat menumbuhkan partisipasi 
anggota dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang sama dengan IPNU IPPNU 
untuk pembiayaan kegiatan organisasi. 

2. Perlunya membuat usaha yang sah dan halal dalam rangka mengokohkan organisasi yang 
berdikari dan menumbuhkembangkan pada anggota untuk berani berwirausaha dalam 
rangka pemenuhan diri sendiri dan organisasi. 

3. Perlunya manajemen pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel serta dapat 
diakses oleh pihak donatur, alumni maupun anggota. 

4. Pimpinan IPNU IPPNU di setiap tingkatan perlu membudayakan penyampaian laporan 
keuangan secara rutin kepada setiap donatur dan pihak yang berkepentingan. 

5. Perlu adanya usaha yang jelas secara hirarki mulai dari pusat sampai daerah untuk 
membuat wadah perjuangan yang bisa menghidupi organisasi dengan harapan dapat 
menampung kader dengan spesialisasi khusus dalam rangka mengembangkan keilmuan 
dan pengabdian (Misal Koperasi Pelajar) 


BAB VII 
PENUTUP 


Hal-hal yang belum diatur dalam Pola Pengembangan Organisasi ini diamanatkan kepada 
Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Cabang Nganjuk masa khidmat 2021-2023 untuk menetapkannya. 
Hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan PPOA sehubungan terjadinya perubahan struktur 
dan tata kerja pengurus juga diamanatkan kepada PC IPNU IPPNU Ngajuk masa khidmat 2021- 
2023 untuk menyempurnakannya sesuai dengan hasil Kongres IPNU dan IPPNU di Cirebon. 


Ditetapkan di : Pace 


Pada tanggal : 07 Sya'ban 1442 H 
21 Maret 2021 M 


Waktu : Pukul 13.28 WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
SIDANG KOMISI ORGANISASI 


Ketua Sekretaris Anggota 


M. Igbal Zakariya Intan Rahayuningtyas Ridwan 


K@NFERCAB va 


Yeadensi tee Sera DC TON TApNd Nyanth 


KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXIII 
Nomor: 04/Konfercab/XXIII/IPNU-IPPNU/III/2021 


Tentang 
PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI PROGRAM KERJA 
KONFERENSI CABANG XXIII 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA DAN 
IKATAN PEALAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


Bismillahirrahmanirrahim 

Pimpinan Sidang Pleno IV Konferensi Cabang XXII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan 

Pealajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk setelah : 

Menimbang 1 1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU-IPPNU di 
Kabupaten Nganjuk pada Masa Khidmat 2021-2023, perlu ditetapkan 
Pokok-pokok Pikiran dan Program Kerja: 

2. Bahwa untuk melegitimasi Pokok-pokok Pikiran dan Program Kerja 

Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU perlu dikeluarkan Surat Keputusan. 

Peraturan Dasar (PD) IPNU BAB X Pasal 22: 

Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU BAB XIII Pasal 42. 

Peraturan Dasar (PD) IPPNU BAB VIII Pasal 13: 

Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU BAB VIII Pasal 52. 

Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Sidang Komisi Program Kerja pada Sidang 
Pleno Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan 
Ikatan Pealajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. 


Mengingat 


na ok 


Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 
MEMUTUSKAN 


Menetapkan : 1. Mengesahkan Pokok-pokok Pikiran dan Program Kerja Pimpinan 
Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2021-2023, 
sebagaimana terlampir: 

2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten 
Nganjuk masa khidmat 2021-2023 untuk menjalankan Pokok-pokok 
Pikiran dan Program Kerja disisa masa kepengurusan, sebagaimana 
tersebut diktum 1: 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau 
kembali jika terdapat kekeliruan. 

Wallahulmuwafig Ila Agwamittharieg 

Ditetapkan di : Ngronggot 
Pada tanggal : 14 Sya'ban 1442 H 


28 Maret 2021 M 
Waktu 2 PUKUL sannnnnaan WIB 
PIMPINAN SIDANG PLENO 
SIDANG KOMISI PROGRAM KERJA 
Ketua Sekretaris Anggota 


KONFERCAB cai 


Tana Soge RT TDM yan 


KOMISI PROGRAM KERJA 
Tentang 
GARIS BESAR PROGRAM KERJA 
PIMPINAN CABANG 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2021-2023 


I. PENDAHULUAN 
Program kerja adalah susunan daftar keinginan yang dirancang untuk di laksanakan dalam 
satu periode kepengurusan. Program kerja ini akan menjadi tolak ukur pencapaian kinerja 
sebuah kepengurusan dalam organisasi. Program kerja harus dibuat secara terarah, Sesuai 
kebutuhan (basic need), pekazaman dan tepat (mugtadhol hal) sebab program kerja sebagai 
guidance atau pegangan (blue print) organisasi untuk mencapai visi, misi serta tujuan 
organisasi. Sehingga tahapan Penyusunanya harus diawali dengan kajian dan riset. 


II. GARIS BESAR PROGRAM 
Berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada 
di luar, serta dengan merujuk pada tiga bidang utama program IPNU-IPPNU, maka sebagai 
acuan untuk perancangan program dasar IPNU-IPPNU dalam jangka waktu 2021-2023 
adalah: 
A. Arah dan Sasaran Program Dasar 
1. Penataan Kelembagaan 
Penataan kelembagaan ini ditujukan untuk menegaskan identitas IPNU-IPPNU sebagai 
organisasi kekaderan yang berorientasi keterpelajaran (baca: intelektualitas) dan 
mengembangkan manajemen organisasi yang rapi, efektif dan efisien. Untuk mencapai 
tujuan tersebut perlu dilakukan 5 (lima) kerangka program dasar, yaitu: 
a) Menyusun pembagian tugas dan fungsi pembinaan organisasi dari atas sampai ke 
bawah agar tercapai sinergi dalam pencapaian organisasi 
b) Mengembangkan manajemen organisasi yang adaptif terhadap perubahan social dan 
mampu menjawab tuntuan zaman 
c) Mengembangkan system manajerial dan evaluasi program yang dapat dijadikan 
standar penilaian kinerja organisasi 
d) Optimalisai konsolidasi dan koordinasi antara berbagai level kepengurusan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
e) Merumuskan strategi keberperanan dalam menjawab tantangan zaman sebagai 
salah satu wujud tanggung jawab moral dan social IPNU-IPPNU dalam kehidupan 
keagamaan dan kebangsaan 


2. Pengembangan Sistem Kaderisasi 
Pengembangan system kaderisasi ditujukan untuk meningkatkan kadar intelektual 
kader dan pengembangan system pendidikan kritis yang dapat mendorong lahirnya 
kesadaran kritis dalam memahami ajaran agama agar dapat menjawab tantangan dan 
dinamika kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan 5 (lima) kerangka 
program dasar, yaitu: 
a) Mengembangkan kurikulum pendidikan kader yang berorientasi pada tumbuhnya 
kesadaran kritis di lingkungan IPNU-IPPNU 

b) Menfasilitasi terjadinya prose pembelajaran yang mampu mengoptimalkan aktualisasi 

ota melalui pengembangan forum-forum pembelajaran alternative 


13 


K@NFERCAB va 


Taka on IC TAK TAN Nya ik 


c) Melakukan diversifikasi model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan (basic 
need) kelmpok sasaran dan berujung pada terciptanya out put kader yang 
berdedikasi dan mempunyai militansi 

d) Merumuskan pola pembinaan kader dari masa berproses hingga pada akhir 
pengabdian di organisasi, sehingga jalinan komunikasi antar generasi bias terfasilitasi 

e) Mengembangkan pola rekrutmen kader yang menjamin terjadinya peningkatan 
intelektualitas kader di berbagai lini 

f) Mempertegas Guidance dan tindak lanjut ouput pelatihan pelatihan yang telah 
dilakukan. 


3. Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan 

Peningkatan partisipasi dalam pembangunan ditujukan untuk menunjukkan komitmen 

dan tanggung jawab social IPNU-IPPNU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 

menuju terciptanya tatanan masyarakat yang demokratis san berkeadilan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan 5 (lima) kerangka program dasar, yaitu: 

a) Melakukan advokasi kebijakan pendidikan yang berpengaruh terhadap kehidupan 
kelompok sasaran menuju ke arah yang lebih demokratis dan berkeadilan 

b) Menjalin kerjasama dengan berbagai elemen yang mempunyai kesamaan visi dan 
concern dengan tetap menjaga otonomi dan independensi organisasi 

c) Melakukan riset-riset yang ditujukan untuk mengkaji dampak sebuah kebijakan 
terhadap kelompok sasaran 

d) Melakukan inovasi dan pengembangan pola-pola pendidikan alternative yang dapat 
memenuhi kebutuhan kelompok sasaran 

e) Merintis program-program yang berorientasi pelayanan dengan meningkatkan 
kepekaan terhadap berbagai situasi dan kondisi yang mempengaruhi kelompok 
sasaran 

f) Melaksanakan program-program yang dapat memberikan kontribusi positif bagi 
terciptanya tata pemerintahan yang baik 


4. Strategi Implementasi 

Dalam pelaksanaan program dasar tersebut, perlu disusun sebuah strategi 

implementasi yang bisa dioperasionalkan semua lini untuk menciptakan sinergi dalam 

pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Strategi implementasi yang dimaksud mencakup 

beberapa acuan kegiatan berikut : 

a) Membuat rumusan pola rekrutmen dan distribusi kader. 

b) Melakukan reorientasi program yang mengarah pada pelayanan kebutuhan kelompok 
sasaran yang bernuansa pendidikan dan pemberdayaan serta bersifat partisipatif 

c) Merintis pembuatan modeling kegiatan dan pilot project yang bisa dikemas ulang 
dengan tetap menghargai keragaman kondisi dan potensi daerah 

d) Merumuskan manajemen penggalian dana yang transparan dan akuntable untuk 
menjamin ketersediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan 

e) Menciptakan system komunikasi pendamping selain system komunikasi formal yang 
sudah baku untuk mendorong pelembagaan partisipasi anggota dalam proses 
berorganisasi 

f) Menciptakan system monitoring dan evaluasi yang dinamis dan partisipatif 


KONFERCAB XXIII 


Yeadonsi fade Sera DC TOM APN Nyanjth 


B. Bentuk Program 

Bentuk program adalah penjabaran dari arah, tujuan dan sasaran program Pimpinan Cabang IPNU- 

IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2021-2023. Secara umum, penjabaran tersebut 

dirumuskan dalam dua bentuk program sebagai berikut: 

1. Program Umum 
Adalah program organisasi Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk yang secara 
operasional menjadi tugas dan kewajiban serta hak kewenangan Departemen dalam 
kepengurusan Pimpinan Cabang masa khidmat 2021-2023. Karena itu, Program Umum Pimpinan 
Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk ini disusun berdasarkan jumlah Departemen dalam 
kepengurusan Pimpinan Cabang, sebagai berikut: 
Departemen-Departemen 
1) Departemen Organisasi 

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan 

operasionalisasi program yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan keanggotaan 

serta memiliki hak danwewenang mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan 
pengembangan program bidang organisasi. 

a. Mengupayakan terciptanya kesamaan visi dan presepsi pimpinan Pimpinan Cabang IPNU- 
IPPNU Nganjuk masa khidmat 2021-2023: 

b. Menciptakan dan mengembangkan sistem komunikasi dan koordinasi antara Pimpinan 
Cabang dengan Pimpinan Anak Cabang sebagai landasan penyelenggaraan program 
Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Nganjuk masa khidmat 2021-2023: 

Cc. Menyempurnakan data base yang memuat besaran grade dengan memanfaatkan media 
teknologi yang memungkinkan: 

d. Menjabarkan pola pengembangan organisasi Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Nganjuk masa 
khidmat 2021-2023 ke dalam kerangka operasional kegiatan yang dapat memantapkan 
fungsi dan peran organisasi: 

e. Mengupayakan semangat tertib administrasi dan mengapresiasi PAC/PKPT/PR/PK/PAR 
yang berprestasi: 

f. Mengupayakan akreditasi tingkat kepemimpinan di wilayah kerja IPNU-IPPNU Kabupaten 
Nganjuk. 


2) Departemen Kaderisasi 

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan 

operasionalisasi program yang berkaitan dengan pengembangan system pengkaderan, baik 

kader pimpinan dan/atau kader fungsional, serta memiliki hak dan wewenang mengusulkan 

kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program bidang kaderisasi. 

a. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan fasilitator pelatihan baik di tingkat Pimpinan 
Cabang maupun Pimpinan Anak Cabang: 

b. Mengembangkan kurikulum dan model pelatihan dengan sertifikasi terstandart dan 
terpadu dengan tetap mengedepankan semangat otonomi daerah: 

Cc. Membentuk Tim Pelatih di tingkat Cabang dan pimpinan Anak cabang yang berfungsi 
memfalitasi setiap pengkaderan di tingkat Pimpinan Anak Cabang dan sebawahnya: 

d. Membuat standar ketuntasan pelatihan bagi Pimpinan Anak Cabang yang melakukan 
pelatihan: 

e. Membuat Guidance untuk tindak lanjut pasca pelatihan: 

f. Mengupayakan terlaksananya Makesta di tingkat Pimpinan Ranting dan Pimpinan 
Komisariat: 

g. Membuat pelatihan non formal di Pimpinan Komisariat pasca Makesta. 


3 


— 


Departemen Jaringan Pesantren Sekolah 

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan 

operasionalisasi program yang berkaitan dengan Sekolah dan Pesantren, dengan cara 

melakukan pelayanan kepada Pelajar Sekolah dan Santri di Pesantren, serta memiliki hak dan 

kewenangan mengusulkan kegiatan berkaitan dengan pengembangan program bidang 
i esantren Sekolah. 


K@NFERCAB va 


Taka on IC TAK TAN Nya ik 


a. Membuat peta kebutuhan kader dan kelembagaan yang ada di sekolah dan 
pesantren, 

b. Membuat database sekolah dan pesantren: 

C. Menginventarisir PK di pesantren dan sekolah: 

d. Mengapresiasi PK terbaik dan Membuat PK pilot project, 

e. Mengupayakan pendampingan kegiatan keagamaan di sekolah: 

f. Membuat pelatihan entrepreneur di pondok pesantren. 


4 


— 


Departemen Dakwah 

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan 

operasionalisasi program yang berkaitan dengan fungsi kehumasan dan pengabdian 

masyarakat, dengan cara melakukan pelayanan kepada anggota dan masyarakat, serta 
memiliki hak dan kewenangan mengusulkan kegiatan berkaitan dengan pengembangan 
program bidang dakwah. 

a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai 
ahlusunnah wal jamaah An nahdliyah dalam kehidupan masyarakat: 

b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kesadaran kader dan anggota IPNU- 
IPPNU terhadap tanggungjawab sosial kemasyarakatan mereka baik secara 
individu maupun Kolektif, 

C. Menciptakan dan menyosialisasikan Icon Dakwah yang sesuai dengan ciri khas 
dan karakteristik IPNU-IPPNU sebagai medan magnet gerakan IPNU-IPPNU: 

d. Mengupayakan pengembangan potensi dakwah kader IPNU-IPPNU di Unit 
Kerohanian (Unit Kegiatan Kerohanian Islam / UKKI) sekolah: 

e. Membentuk konten dakwah di media sosial: 

f. Mengupayakan pemantapan ideologi. 


5) Departemen Bidang Olahraga Seni dan Budaya 

Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan 

operasionalisasi program yang berkaitan dengan pengembangan potensi kader yang 

disesuaikan dengan minat dan bakat di bidang Olahraga, Seni dan Budaya, serta 
memiliki hak dan kewenangan mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan 
pengembangan program di bidang Olahraga, Seni dan Budaya. 

a. Membuat dan mengembangkan pola pengembangan bidang olaraga seni dan 
budaya sebagai bagian dari proses pelestarian nilai luhur bangsa: 

b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kesadaran kader dan anggota IPNU- 
IPPNU terhadap pengembangan seni dan budaya sebagai pola membentuk 
karakter masyarakat yang bermartabat dan berkarakter: 

C. Menciptakan dan menyosialisasikan Icon olahraga , seni dan budaya yang sesuai 
dengan ciri khas dan karakteristik IPNU-IPPNU sebagai medan magnet gerakan 
IPNU-IPPNU di tingkat grassroot. 


Lembaga-lembaga 

Untuk mewujudkan kesatuan pola dan integrasi program, maka diperlukan kesamaan 
lembaga ditingkat Pimpinan Cabang. Adapun status lembaga bersifat semi otonom (PRT 
IPNU Pasal 8 ayat 4 dan PRT IPPNU Bab III Pasal 12 ayat 2 (i)) dan masing-masing 
Lembaga memiliki struktur yang meliputi : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang 
sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota. Adapun untuk tingkat 
Pimpinan Cabang sedikitnya dibutuhkan 3 (tiga) lembaga, yaitu: 


K@ONFERCAB va 


Tenaga IC TAK TAN Nya ik 


1) Lembaga Pers dan Penerbitan 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan 
program khusus dibidang Pers dan Penerbitan. Dalam operasionalisasi kegiatannya, 
peran dan fungsi lembaga ini berkaitan dengan media massa dan media cetak. 
Lembaga ini memili hak dan kewenangan untuk mensosialisasikan segala informasi 
yang berkaitan dengan perkembangan kelembagaan dan program kerja Organisasi 
IPNU-IPPNU se-Kabupaten Nganjuk, serta bersama lembaga terkait di masing- 
masing tingkatan organisasi untuk mengembangkan program lembaga pers dan 
penerbitan. 
a. Melakukan penerbitan e-koran atau sejenisnya: 

. Mengadakan pelatihan jurnalistik: 

Mengelola berita dan issue pada media massa, 

. Mengelola offiicial website dan media sosial: 

. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait. 


» ac 


2) Lembaga Ekonomi, Kewirausahaan dan Koperasi (LEKAS) 

Adalah perangkat organisasi yang bertugas melaksanakan program khusus 

organisasi di bidang pengembangan jaringan ekonomi, kewirausahaan dan koperasi 

dalam penguatan kemandirian organisasi. Dalam operasionalisasi kegiatannya, 

Badan ini memiliki hak dan kewenangan untuk mengusulkan kegiatan dan 

bekerjasama dengan pihak terkait. 

a. Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat 
mendorong tumbuhnya kemandirian organisasi: 

b. Menciptakan usaha baru yang spesifik sebagai bagian dari ikhtiar menuju kemandirian 
organisasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha yang telah ada. 

c.Melakukan komunikasi dan pembinaan terhadap BUM di tingkat Pimpinan Anak Cabang. 


3) Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT) 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan 
program khusus pembentuukan dan pengawalan Komisariat di Perguruan Tinggi. 
Dalam operasionalisasi kegiatannya, peran dan fungsi lembaga ini berkaitan dengan 
semua departemen. Lembaga ini memiliki hak dan kewenangan untuk 
mensosialisasikan segala informasi yang berkaitan dengan perkembangan 
kelembagaan program-program PP dan PW, serta bersama departemen terkait 
melaksanakan kegiatan dengan pengembangan program organisasi di perguruan 
tinggi. 
a. Mengembangkan kegiatan IPNU-IPPNU di perguruan tinggi: 
b. Melakukan koordinasi PKPT seluruh Kabupaten Nganjuk: 
C. Mendesain pola Kaderisasi, Kajian yang sesuai IPNU-IPPNU di perguruan tinggi. 


4) Lembaga Corps Brigade Pembangunan dan Korp Pelajar Putri (LCBP-KPP) 
Adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan 
program khusus di bidang pengembangan pendidikan kepanduan dan relawan 
kemanusiaan. Dalam operasionalisasi kegiatannya, peran dan fungsi lembaga ini 
berkaitan dengan Departemen Humas dan Pengabdian Masyarakat serta 
Departemen Minat dan Bakat. Lembaga ini memiliki hak dan kewenangan untuk 
mengkhususkan serta bersama departemen terkait melaksanakan kegiatan yang 
berkaitan dengan pengembangan program bidang pendidikan kepanduan dan 
relawan kemanusiaan. 


K@NFERCAB XXIII 


Yanti te boga MC TAN TAK Nyanjtik 


a. Mengembangkan sikap disiplin dan kerelawanan di kalangan pelajar dan santri untuk 
membentuk kader yang disiplin, cerdas, mandiri, berkepribadian: 

b. Menumbuhkan kepekaan kader dan anggota terhadap berbagai problematika sosial dan 
lingkungan yang dihadapi masyarakat. 

c.Sebagai penguat dakwah kader di lembaga pendidikan dengan pelatihan model outbond 
dan kepekaan pada lingkungan. 


III. PENUTUP 
Arah, tujuan, sasaran dan bentuk program di atas masih bersifat global. Penjabaran dan 
penerjemahannya ke dalam rumusan yang lebih terperinci dan operasional diserahkan 
sepenuhnya kepada Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2021- 
2023. Mekanisme penjabaran program dilaksanakan dengan mengacu kepada pola 
pengembangan organisasi Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk, sedangkan 
mekanisme evaluasi program dilaksanakan melalui: 


1. 


TR ON 


Konferensi Cabang XXIII Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk: 

Rapat Kerja Pengurus Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk: 

Rapat Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU se-Kab. Nganjuk: 

Rapat Kerja Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU se-Kab. Nganjuk: 

Berbagai forum konsolidasi dan koordinasi antara Pimpinan Cabang dengan Pimpinan Anak 
Cabang. 


Ditetapkan di : Pace 

Pada tanggal : 07 Sya'ban 1442 H 
21 Maret 2021 M 

Waktu 2 PUKUL sannannaan WIB 


PIMPINAN SIDANG KOMISI PROGRAM KERJA 


Ketua Sekretaris Anggota 


K@NFERCAB va 


Yeadensi tee Sera DC TON TApNd Nyanth 


KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXIII 
Nomor: 05/Konfercab/XXIII/IPNU-IPPNU/III/2021 


Tentang 
PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI REKOMENDASI 
KONFERENSI CABANG XXIII 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA DAN 
IKATAN PEALAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


Bismillahirrahmanirrahim 

Pimpinan Sidang Pleno V Konferensi Cabang XXII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan 

Pealajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk setelah : 

Menimbang 1 1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU-IPPNU di 
Cabang Kabupaten Nganjuk pada Masa Khidmat 2021-2023, perlu 
ditetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi: 

2. Bahwa untuk melegitimasi Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi 
perlu dikeluarkan Surat Keputusan 

Peraturan Dasar (PD) IPNU BAB X Pasal 22: 

Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU BAB XIII Pasal 42. 

Peraturan Dasar (PD) IPPNU BAB VIII Pasal 13: 

Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU BAB VIII Pasal 52. 

Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Sidang Komisi Rekomendasi pada Sidang 
Pleno Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan 
Ikatan Pealajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. 


Mengingat 


AN aa 


Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 
MEMUTUSKAN 


Menetapkan 1 1. Mengesahkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi IPNU-IPPNU 
Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2021-2023, sebagaimana terlampir: 
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten 
Nganjuk masa khidmat 2021-2023 untuk menjalankan pokok-pokok 
pikiran dan rekomendasi disisa masa kepengurusan, sebagaimana 
tersebut diktum 1: 
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau 
kembali jika terdapat kekeliruan. 
Wallahulmuwafig Ila Agwamittharieg 


Ditetapkan di : Pace 
Pada tanggal : 07 Sya'ban 1442 H 
21 Maret 2021 M 
Waktu 2 PUKUL sannannanan WIB 
PIMPINAN SIDANG PLENO 
SIDANG KOMISI REKOMENDASI 
Ketua Sekretaris Anggota 


K@ONFERCAB va 


Tenaga IC TAK TAN Nya ik 


MATERI SIDANG KOMISI REKOMENDASI 
KONFERENSI CABANG XXIII 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA DAN 
IKATAN PEALAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 
2021-2023 


I. PENDAHULUAN 

Tepat pada tahun 2021 ini, masa khidmat Kepengurusan Pimpinan Cabang IPNU- 
IPPNU Kabupaten Nganjuk periode 2018-2020 telah selesai ditempuh. Tentu dengan pernak 
pernik kesuksesan dan kegagalan sebagai sebuah keniscayaan dalam mengemban amanah 
organisasi. Namun demikian, jejak historis proses pengabdian harus tetap dipahat untuk 
dijadikan cermin perbaikan ke depan. Yang telah baik sepatutnya ditingkatkan, dan yang 
masih menyisakan kegagalan perlu dievaluasi untuk membuat jalan buntu agar tak terjadi hal 
serupa dikemudian hari. 

Capaian yang sudah direalisasikan selama dua tahun terakhir, diakui atau tidak 
telah banyak membuat stigma IPNU-IPPNU di kalangan masyarakat Kabupaten Nganjuk 
semakin positif. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan-kegiatanya yang langsung menyentuh 
pada kebutuhan pelajar dan masyarakat saat ini. Misalnya, kaderisasi, diklat atau pelatihan- 
pelatihan tentang keahlian keorganisasian serta yang lain. 

Akan tetapi, tetap disadari bahwa berbagai macam kekurangan baik dari aspek 
eksternal maupun internal organisasi banyak yang masih belum tersentuh, hal ini tentunya 
berkonsekuensi pada upaya perbaikan kedepan yang lebih baik bagi kepengurusan PC IPNU- 
IPPNU Kabupaten Nganjuk selanjutnya. 

Untuk itulah, dalam rangka memperbaiki, mengembangkan serta menata organisasi 
lebih baik ke depan, diperlukan sebuah draf rancangan isu-isu rekomendatif sebagai acuan 
program kerja, serta kegiatan-kegiatan IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya 
diharapkan dapat dilaksanakan untuk merespon tantangan-tantangan yang ada. 


II. REKOMENDASI INTERNAL 

1. Penataan kelembagaan 
Penataan kelembagaan ini ditujukan untuk menata internal organisasi agar lebih tertata, 
rapi dan sistematis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan 5 (lima) 
perencanaan aksi (action plan), yaitu: 

a. Mendorong sekaligus memfasilitasi pembentukan majelis alumni di kepengurusan anak 
cabang yang belum terbentuk Majlis Alumni (MA), serta memberikan arahan-arahan 
teknis bagi PAC yang sudah ada. MA yang berguna sebagai pengarah untuk 
mengembangkan IPNU-IPPNU di Anak Cabang. 

b. Mengembangkan sistem manajerial dan evaluasi program yang dapat dijadikan standar 
penilaian kinerja organisasi: 

1) Menyerukan kepada seluruh level kepengurusan IPNU-IPPNU untuk merumuskan 
Standart Operasional Pelaksanaan Program (SOPP) dalam mengelola setiap 
kegiatan 

2) Menyerukan kepada seluruh level kepengurusan IPNU-IPPNU untuk merumuskan 
model pelaporan yang lebih akuntable dan trasparan 

3) Merumuskan manajemen penggalian dana yang transparan dan akuntable untuk 
menjamin ketersediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan 

C. Mengoptimalisasikan kinerja organisasi di berbagai level kepengurusan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (IPTEK) 


K@ONFERCAB va 


Tenaga IC TOT TAN Tya ik 


d. Merumuskan strategi keberperanan dalam menjawab tantangan zaman sebagai salah 
satu wujud tanggung jawab mora/ dan socia/ IPNU-IPPNU dalam kehidupan keagamaan 
dan kebangsaan 
1) Mendorong kepekaan terhadap isu-isu kekinian, terutama di bidang pendidikan dan 

keterpelajaran. 

2) Mendorong kepekaan terhadap kebijakan-kebijakan publik yang berdampak 
langsung ataupun tidak langsung pada komunitas kelompok dampingan (pelajar, 
santri, mahasiswa) 

e. Mendorong PC IPNU-IPPNU untuk memasukkan secara tegas dan khusus eksistensi PK 
dan PKPT dalam PD-PRT dan POA kepada PP IPNU-IPPNU melalui forum Kongres dan 
Rakernas. 

f. Melaksanakan konfercab Ke 24 PC IPNU-IPPNU Kab Nganjuk koalisi 1/2/3 

g. Membentuk waka Dakwah PC IPPNU Kab Nganjuk 


2. Pengembangan Sistem Kaderisasi 

Pengembangan sistem kaderisasi ditujukan untuk meningkatkan intelektual dan kapasitas 

keorganisasian kader, serta pengembangan sistem kaderisasi yang berkesinambungan dan 

terstrandarisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan 5 (lima) kerangka 
program dasar, yaitu : 

a. Mengembangkan kurikulum kaderisasi yang berorientasi pada tumbuhnya kesadaran 
kritis di lingkungan IPNU-IPPNU : 

1) Mendorong PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk untuk merumuskan Pedoman 
Pengkaderan sekaligus silabus dan handout materi di setiap jenjang pengkaderan 
formal. 

2) Merintis pembuatan modeling pengkaderan dan pilot project yang bisa dikemas 
ulang dengan tetap menghargai keragaman kondisi dan potensi daerah. 

3) Menyerukan kepada seluruh Pimpinan Anak Cabang untuk membuat pilot project 
Pimpinan Komisariat Pesantren, Madrasah/Sekolah, dan Perguruan Tinggi. 

4) Mendorong PC IPNU-IPPNU Kab Nganjuk untuk mengadakan program 
bermasyarakat di pengurus PAC, PK, PKPT, PAC, PR. 

b. Mendorong PC IPNU-IPPNU untuk mengawal PK dan PKPT IPNU-IPPNU se Kabupaten 
Nganjuk dalam membentuk formulasi standart kaderisasi IPNU-IPPNU khusus 
perguruan tinggi berikut pola pengembangannya di kampus dan pondok pesantren. 

C. Melakukan penganekaragaman model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar 
(basic need) kelompok sasaran dan berujung pada terciptanya out put kader yang 
berdedikasi dan mempunyai militansi. 

1) Mendorong pengembangan model pelatihan yang relevan dan sesuai 
perkembangan zaman dalam menjawab kebutuhan basic need anggota di seluruh 
level kepengurusan IPNU-IPPNU. 

2) Mendorong terciptanya tim trainer yang terkordinasi di seluruh level kepengurusan 
yang mampu mengelola pelatihan secara optimal guna tercapainya tujuan 
organisasi ke depan 

d. Merumuskan pola pembinaan kader dari masa pasca pelatihan, sehingga jalinan 
komunikasi antar generasi bisa terfasilitasi: 

1) Mendorong terbentuknya tim pendamping dalam mengelola dan mengembangkan 

pola perawatan kader di seluruh level kepengurusan. 
2) Mendorong teciptanya pola distribusi kader yang terarah dan terpantau guna 
menfasilitasi jalinan komunikasi antar generasi. 
Mendorong terciptanya sinergitas antara banom dan lembaga dalam NU guna 

j a sistem distribusi kader yang yang efektif. 


K@ONFERCAB va 


Taka on IC TAK TAN Nya ik 


4) Mendorong terciptanya pengembangan sistem monitoring ber-database terkait 
perkembangan kader di seluruh level kepengursan yang terarah dan terpantau 
guna merumuskan treatment/model pendampingannya 

e. Mengembangkan pola rekrutmen kader yang persuasif, kreatif dan strategis. 

1) Melakukan pemetaan terhadap kondisi pengkaderan di seluruh level pimpinan yang 
terukur dan terkordiansi. 

2) Mendorong terwujudnya pola rekruitmen kader di seluruh level kepengurusan yang 
berbasis pada peremajaan kader berkualitas. 

f. Mengawal pengembangan PK dan PKPT IPNU-IPPNU di Kab Nganjuk 


3. Sinergitas dengan Badan Otonom, Lembaga NU Lainnya 

Dalam upaya mensinergikan perjuangan, misi, dan program NU, IPNU-IPPNU perlu 

mempererat kejasama dan jalinan koordinasi yang baik dengan badan otonom, lembaga, 

dan lajnah di lingkungan NU. Dalam kegiatan ini perlu untuk memperjelas pula posisi 

IPNU-IPPNU di semua tingkatan agar tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan dan bidang 

garapan dengan organ-organ lain di tubuh NU. Berkenaan dengan urgensi penguatan dan 

pengeambangan organisasi, maka Konfercab XXIII IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk kali ini 
merekomendasikan beberapa hal berikut : 

1) Mendorong pelaksanaan Nota Kesepakatan (MOU) Kab. Nganjuk antara PC IPNU- 
IPPNU kabupaten Nganjuk dengan PC Lemabaga Pendidikan Ma'arif NU Kab Nganjuk 
tentang kewajiban pendirian Pimpinan Komisariat di Sekolah yang bernaung di bawah 
Lemabaga Pendidikan Ma'arif NU. Kemudian ditindaklanjuti dengan kewajiban 
pemakaian attribute IPNU-IPPNU di sekolah/ madrasah Lemabaga Pendidikan Ma'arif 
Kab Nganjuk. 

2) Mendorong penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) Kab. Nganjuk antara PC 
IPNU-IPPNU Kab. Nganjuk dengan Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyyah (RMI) Kab 
Nganjuk tentang upaya pendirian Pimpinan Komisariat di pesantren yang bernaung di 
bawah RMI Kab Nganjuk. 

3) Mendesak penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) Kab. Nganjuk antara PC-PAC 
IPNU-IPPNU Kab. Nganjuk dengan ASWAJA CENTRE tentang upaya sosialisasi dan 
penanaman nilai-nliai ASWAJA pada kelompok sasaran (pelajar, santri, dan 
mahasiswa). 

4) Mendorong tersusunya Juklak dan Juknis yang dibuat bersama (PC IPNU-IPPNU Kab. 
Nganjuk dan LP Ma'arif Kab.Nganjuk) dalam kerangka pengembangan komisariat 
ditingkat sekolah umum dan dibawah naungan LP Ma'arif Kab. Nganjuk. 

5) Mengawal pengembangan PK dan PKPT IPNU-IPPNU. 


III. REKOMENDASI EKSTERNAL 
Konfercab XXIII IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk kali ini berupaya merumuskan 

peningkatan partisipasi dalam pembangunan pendidikan ditujukan untuk menunjukkan 

komitmen dan tanggung jawab sosial IPNU-IPPNU dalam kehidupan kebangsaan dan 

kenegaraan menuju terciptanya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perlu kerangka program dasar, yaitu: 

1. Melakukan advokasi kebijakan pendidikan yang berpengaruh terhadap kehidupan 
kelompok sasaran (pelajar,santri,mahasiswa) 

2. Menjalin kerjasama dengan berbagai elemen yang mempunyai kesamaan visi dan 
concern dengan tetap menjaga otonomi dan independensi organisasi 

3. Mendorong pembentukan forum lintas elemen yang bertujuan menguatkan gerakan 

dalam merespon permasalahan sosial kekinian (Ekonomi, Moral dan Budaya) 


K@NFERCAB va 


Yendonsi fee Sera DC TOM APN Nyanjlh 


4. Melakukan riset-riset yang ditujukan untuk mengkaji dampak sebuah kebijakan terhadap 
kelompok sasaran (pelajar,santri,mahasiswa) 

5. Mendorong pembetukan tim riset terhadap kebijakan-kebijakan publik yang berdampak 
langsung ataupun tidak langsung pada komunitas kelompok dampingan 
(pelajar,santri,mahasiswa) dengan melibatkan jalinan kerjasama lintas elemen 

6. Melakukan inovasi dan pengembangan pola-pola pendidikan alternative yang dapat 
memenuhi kebutuhan kelompok sasaran (pelajar,santri,mahasiswa) 

7. Mendorong pembentukan komunitas belajar alternative (luar sekolah) guna memberikan 
pendampingan intens utnuk memananmkan kesadaran kritis serta kemandirian terhadap 
kelompok sasaran (remaja) 

8. Melaksanakan program-program yang dapat memberikan kontribusi positif bagi 
terciptanya tata pemerintahan yang baik 

9. Mendorong terwujudnya program-program penyadaran terhadap hak-hak ekonomi, 
politik, sosial, budaya guna terbentuknya komunitas civi/ sosiety yang dapat memberikan 
control terhadap pemerintah 

10. Mengkaji ulang peraturan menteri 39/2008 terkait keberadaan OSIS yang notabene 
memasung kesadaran kritis pelajar sekaligus mendeskriminasi peran OSES. 

11. Penolakan terhadap tayangan televisi dan media sosial yang tidak mendidik. 

12. Membentengi pelajar dari ancaman NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif), 
Pornografi, dan pornoaksi 

13. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang dunia pendidikan 
dan kepelajaran 

14. Memberikan pendidikan politik kepada para pemilih pemula 

15. Mengkaji ulang serta mempertegas fungsi UU Kepemudaan 

16. Menjaga dan mempertahankan netralitas organisasi dalam moment PILEG/ PILPRES. 

17. Mendorong pembentukan komunitas literasi/ forum lintas Elemen yang bertujuan untuk 
pengembangan dan peningkatan gerakan literasi terhadap kelompok sasaran 
(pelajar,santri,mahasiswa) 


Ditetapkan di : Pace 


Pada tanggal : 07 Sya'ban 1442 H 
21 Maret 2021 M 
Waktu 2 PUKUL sannannaan WIB 


PIMPINAN SIDANG KOMISI REKOMENDASI 


Ketua Sekretaris Anggota 


K@NFERCAB va 


Yendonsi fee Sera DC TOM TApNd Nyanjlh 


SURAT KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXIII 
Nomor: 06/Konfercab/XXIII/IPPNU/III/2021 


Tentang 
PENGESAHAN HASIL SIDANG TATA TERTIB PEMILIHAN 
KETUA PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


Bismillahirrahmanirrahim 
Pimpinan Sidang Pleno VI Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten 


Nganjuk setelah : 

Menimbang 1: 1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi Pimpinan 
Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk 
pada Masa Bakti 2021-2023, perlu ditetapkan tata tertib pemilihan 
ketua PC Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk 
2021-2023, 

2. Bahwa untuk melegitimasi tata tertib tersebut perlu dikeluarkan Surat 
Keputusan 
Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPPNU Bab VIII Pasal 13: 


2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU Bab VIII Pasal 52. 


Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Sidang tata tertib pemilihan ketua pada Sidang 
Pleno Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
Kabupaten Nganjuk. 


Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 
MEMUTUSKAN 


Menetapkan : 1. Mengesahkan tata tertib pemilihan ketua Pimpinan Cabang Ikatan 
Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk masa Bakti 2021- 
2023 dan formatur, sebagaimana terlampir: 
2. Mengamanatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mentaati tata 
tertib pemilihan ketua, sebagaimana tersebut dalam diktum 1: 
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau 
kembali jika terdapat kekeliruan. 


Wallahulmuwafig Ila Agwamit tharieg 
Ditetapkan di : Ngronggot 
Pada tanggal : 14 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 
Waktu 2 PUKUL sanannnaaaan WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA 


Ketua Sekretaris Anggota 


K@NFERCAB va 


Tea ba TAN PON Nyangk 


DRAF TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR 
KONFERENSI CABANG XXIII IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
1. Pemilihan Ketua yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah pemilihan Ketua Pimpinan 
Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Nganjuk Masa Bakti 2021- 
2023. 
2. Pemilihan Formatur yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah Pemilihan Formatur Konfercab 
XXIII PC Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. 


BAB II 
KRITERIA KETUA 
Pasal 2 
Kriteria Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk Sesuai 
dengan ketetapan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul 
Ulama Bab VI Pasal 25 Ayat 1, yaitu: 
1. Usia setinggi-tingginya 23 tahun. 
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. 
3. Pengalaman organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi: 
b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting 
dan/atau Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi: 
C. Pernah mengikuti latihan Kader Muda: 
d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi 
4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang 
dan/atau Pimpinan Anak Cabang. 
5. Status bebas. 
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi 
yang berafiliasi pada parpol manapun. 
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD- 
PRT dan citra diri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. 
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU selain Ikatan 
Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
9. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal 
maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 


BAB III 
TAHAPAN PEMILIHAN KETUA 
Pasal 3 
Pemilihan Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk terdiri 
dari 2 (dua) tahap yaitu: 
a. Tahap pencalonan: 
b. Tahap pemilihan. 
Pasal 4 
1. Pada tahap pencalonan, setiap calon dianggap sah apabila: 
a. Memenuhi kreteria sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2. 
dukungan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) suara. 


K@NFERCAB va 


Yendensi tee Sera DC TON TApNd Nyanjth 


Cc. Seorang calon sah diharuskan menyatakan kesediaan dicalonkan sebagai Ketua dan 
menyampaikan visi dan misi strategis di depan peserta Konfercab. 
d. Apabila jumlah calon yang sah hanya satu (tunggal), maka dilakukan tahap aklamasi. 


2. Tahap pemilihan 

a. Pemilihan dilakukan apabila terdapat 2 (dua) calon atau lebih yang dinyatakan memenuhi 
syarat dan lolos tahap pencalonan. 

b. Apabila calon ketua yang dinyatakan lolos pencalonan hanya satu calon, maka ditetapkan 
sebagai ketua terpilih. 

C. Apabila pada tahap pemilihan ketua terdapat suara terbanyak yang sama, maka dilakukan 
pemilihan ulang hanya pada calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama. 

d. Apabila dalam pemilihan ulang terdapat suara yang sama, maka dilakukan lobbying yang 
difasilitasi oleh Presidium Sidang Konfercab. 


BAB IV 
KARTU SUARA DAN KEABSAHAN 
Pasal 5 
1. Kartu suara untuk Pemilihan Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
Kabupaten Nganjuk disediakan oleh Panitia Konfercab XXIII. 
2. Kartu suara kosong dan berstampel Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Cabang dan panitia. 


Pasal 6 
1. Suara dinyatakan sah apabila menulis nama salah satu calon pada kartu suara. 
Suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat kerusakan kartu suara dan tertulis dua atau lebih 
nama calon. 
BAB V 
FORMATUR 
Pasal 7 
1. Formatur berjumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari Ketua terpilih, Ketua demisioner dan 
5 (lima) orang dari peserta Konferensi Cabang. 
2. 5 (lima) Anggota Formatur dipilih oleh Ketua terpilih dan disepakati oleh Peserta Konfercab 
mewakili zona masing-masing. 
3. Pembagian Zona sebagaimana ayat 2 terdiri dari: 
a. Zona 1 : Wilangan, Sawahan, Berbek, Ngetos: 
. Zona 2 : Loceret, Nganjuk, Pace, PKPT IAI PADI Nganjuk: 
Zona 3 : Bagor, Rejoso, Gondang, Sukomoro, Ngluyu: 
. Zona 4 : Lengkong, Patianrowo, Baron, Jatikalen, PKPT STIKDAM Patianrowo: 
. Zona 5 : Ngronggot, Prambon, Tanjunganom, Kertosono, PKPT STAIM Nglawak. 


0 a00 cv 


Pasal 8 
1. Ketua terpilih selaku Ketua Formatur, dibantu oleh Anggota Formatur menyusun dan 
menetapkan personalia Pengurus Harian Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul 
Ulama Kabupaten Nganjuk. 
2. Penyusunan dan Penetapan personalia Pengurus Harian Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah berakhirnya 
Konfercab XXIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. 


BAB VI 
PERIMBANGAN SUARA 
Pasal 9 


K@NFERCAB vi 


Tenan TT TAN yan 


1. Apabila dalam pemilihan Ketua terjadi jumlah suara yang berimbang (sama), maka diadakan 
pemilihan ulang. 

2. Pengulangan sebagaimana dalam pasal 10 ayat 1, hanya dilakukan untuk calon yang 
mendapatkan suara berimbang. 

3. Setelah dua kali pengulangan hasilnya berimbang, diadakan lobbying antara mereka yang 
mendapat suara berimbang, paling lama 1 x 10 menit. 

4. Apabila lobbying juga tidak menghasilkan keputusan, maka keputusan diserahkan kepada PC 
NU Kabupaten Nganjuk. 


BAB VII 
PENUTUP 
Pasal 10 
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan 
peserta Konfercab XXIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. 


Ditetapkan di : Ngronggot 

Pada tanggal : 14 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 

Waktu 2 PUKUL sannannaan WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA 


Ketua Sekretaris Anggota 


K@NFERCAB va 


Task on IC TAK TAN Nya ik 


SURAT KEPUTUSAN KONFERENSI CABANG XXIII 
Nomor: 07/Konfercab/XXIII/IPPNU/III/2021 


Tentang 
PENGESAHAN HASIL SIDANG PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR 
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 
MASA BAKTI 2021-2023 


Bismillahirrahmanirrahim 
Pimpinan Sidang Pleno VII Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
Kabupaten Nganjuk setelah : 
Menimbang 1 1. Bahwa untuk melaksanakan anamah Konferensi Cabang Ikatan Pelajar 
Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dipandang perlu untuk 
menetapkan Ketua terpilih masa bakti 2021-2023.: 
2. Bahwa untuk menyusun dan menetapkan Pesonalia Pengurus Harian PC 
IPPNU Kabupaten Nganjuk masa Bakti 2018-2021 diperlukan Tim 
Formatur. 
3. Bahwa untuk melegitimasi Amanah Konferensi Cabang Ikatan Pelajar 
Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk perlu dikeluarkan Surat 
Keputusan. 
Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPPNU Bab VIII Pasal 13: 
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU Bab VIII Pasal 52. 


Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Sidang Pemilihan Ketua dan formatur pada 
Sidang Pleno VII Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul 
Ulama Kabupaten Nganjuk. 


Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 
MEMUTUSKAN 


Menetapkan : 1. Mengesahkan dan memberikan mandat Kepada  Rekanita 
Na Pn nan sebagai Ketua PC IPPNU Kabupaten 
Nganjuk masa bakti 2021-2023, dengan harapan semoga mampu 
mengemban amanat Konfercab XXIII IPPNU Kabupaten Nganjuk 
dengan sebaik-baiknya: 
2. Memberikan mandat kepada Tim Formatur sebagaimana terlampir, 
untuk menyusun dan menetapkan personalia Pengurus Harian PC 
IPPNU Kabupaten Nganjuk masa bakti 2021-2023: 
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau 
kembali jika terdapat kekeliruan. 
Wallahulmuwafig Ila Agwamit tharieg 
Ditetapkan di : Ngronggot 
Pada tanggal : 14 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 
Waktu 2 PUKUL sannannanan WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR 


Ketua Sekretaris Anggota 


K@NFERCAB vi 


Tenan TT TAN yan 


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN 
Nomor: 06/Konfercab/XXIII/IPPNU/II1/2021 


PENGESAHAN KETUA 
PC IPPNU KABUPATEN NGANJUK 
MASA BAKTI 2021-2023 
DAN TIM FORMATUR 


TIM FORMATUR 


AN Na an AA AD NA PN ET DAN ( Ketua Terplih /Ketua Formatur) 
2. Siti Zakiyaturrofi'ah ( Ketua Demisioner ) 
aa na (Zona1) 

SPAN San na NN Nan Pa AT (Zona II ) 

De Manek uban mm naa (Zona III ) 

Ox memakan kanan (Zona IV) 

PP An an Ta NN Aa Pa DN NN (Zona V) 


Ditetapkan di : Ngronggot 

Pada tanggal : 14 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 

Waktu 2 PUKUL sannannanan WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR 


Ketua Sekretaris Anggota 


KONFERCAB va 


Yara PB UI TAI MAAN Mang ih 


BERITA ACARA 
PEMILIHAN KETUA PC IPPNU KABUPATEN NGANJUK 
MASA BAKTI 2021 — 2023 


Pada hari Ahad tanggal 28 Bulan Maret 2021, pukul ......... WIB, telah dilaksanakan pemilihan 
Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dan Tim 
Formatur, yang bertempat di PP. Ulul Albab Kecamatan Ngronggot dengan melalui tahapan 
sebagai berikut : 
1. Tahap Pencalonan 

Dalam tahap pencalonan, terdapat beberapa nama calon sebagai berikut: 


NO NAMA ALAMAT Pata 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


Suara tidak sah Naa 
Jumlah total suara NN 


Dari tahap pencalonan maka terpilih calon Ketua PC IPPNU Kabupaten Nganjuk sebagai 


berikut: 
NO NAMA ALAMAT Pan 
1 
2Z 
3 
4 
5 


Suara tidak sah An naa aeta 
Jumlah total suara Hanna aea 


2. Tahap Pemilihan 
Dalam tahap pemilihan, terpilih Ketua PC IPPNU Kabupaten Nganjuk Masa Khidmat 2021 -— 
2023 adalah: 


JUMLAH 


NO NAMA ALAMAT SUARA 


1 


K@NFERCAB vi 


Panai tage ega ME TING TAANG Nyangh 


3. Pemilihan Tim Formatur 
Dalam forum pemilihan Tim Formatur PC IPPNU Kabupaten Nganjuk dari masing-masing 
daerah pengkaderan adalah sebagai berikut: 


No. NAMA ALAMAT DAERAH 

PENGKADERAN 

1 Ketua Terpilih 

2 | Siti Zakiyaturrofi'ah Prambon Ketua Demisisoner 

3 Zona I 

4 Zona II 

5 Zona III 

6 Zona IV 

7 Zona V 


Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 


Ditetapkan di : Ngronggot 

Pada tanggal : 14 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 

Waktu 2 PUKUL sannannanan WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 
PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR 


Ketua Sekretaris Anggota 


KONFERCAB va 


Yeadonsi fade Sera DC TOM APN Nyanjth 


DRAF SURAT KEPUTUSAN 
Nomor: 06/konfercab/XXIII/IPNU/I11I/2021 


Tentang 
PENGESAHAN HASIL SIDANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA 
KONFERENSI CABANG XXIII IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK 


Bismillahirrahmanirrahim 
Pimpinan Sidang Pleno Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten 


Nganjuk setelah : 
Menimbang 1 1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU di Cabang 
Kabupaten Nganjuk pada Masa Khidmat 2018 — 2020, perlu ditetapkan 
tata tertib pemilihan ketua PC IPNU Nganjuk 2018-2020: 
2. Bahwa untuk melegitimasi tata tertib tersebut perlu dikeluarkan Surat 
Keputusan 
Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU BAB X Pasal 16: 


2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU Bab IX Pasal 26. 


Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Sidang tata tertib pemilihan ketua pada Sidang 
Pleno Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten 
Nganjuk. 


Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 1. Mengesahkan tata tertib pemilihan ketua Pimpinan Cabang IPNU 

Kabupaten nganjuk masa khidmat 2021-2023 dan formatur, 
sebagaimana terlampir: 

2. Mengamanatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mentaati tata 
tertib pemilihan ketua, sebagaimana tersebut dalam diktum 1: 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau 
kembali jika terdapat kekeliruan. 


Wallahulmuwafig Ila Agwamit tharieg 


Ditetapkan di : Ngronggot 
Pada tanggal : 24 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 
Pukul Nonna ka WIB 
PIMPINAN SIDANG PLENO VI 


Ketua Sekretaris Anggota 


K@NFERCAB va 


Yendonsi te Sera DC TON TApNd Nyanjth 


TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR 
KONFERENSI CABANG XXIII IPNU 
KABUPATEN NGANJUK 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
1. Pemilihan Ketua yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah pemilihan Ketua Pimpinan 
Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Nganjuk Masa Khidmat 2021-2023. 
2. Pemilihan Formatur yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah Pemilihan Formatur Konfercab 
XXIII PC IPNU Kabupaten Nganjuk. 


BAB II 
KRITERIA KETUA 
Pasal 2 
Kriteria Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Nganjuk: 
1. Sesuai dengan ketetapan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU BAB IX Pasal 
22 Ayat 3, yaitu: 
a. Umur setinggi-tingginya 25 tahun. 
b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. 
c. Pengalaman organisasi: 
»  Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota. 
» Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Anak Cabang 
» Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda 
(LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan. 
2. Menyatakan kesediaannya, sanggup melaksanakan amanat konferensi Cabang selama 
menjabat Ketua. 
3. Bersedia tidak menikah selama menjabat sebagai ketua. 


BAB III 
TAHAPAN PEMILIHAN KETUA 
Pasal 3 
Pemilihan Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Nganjuk terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu: a. 
Tahap pencalonan, b. Tahap pemilihan. 
Pasal 4 
1. Pada tahap pencalonan, setiap calon dianggap sah apabila: 
a. Memenuhi kreteria sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2. 
b. Mendapat dukungan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) suara. 
C. Seorang calon sah diharuskan menyatakan kesediaan dicalonkan sebagai Ketua dan 
menyampaikan visi dan misi strategis di depan peserta konfercab. 
d. Apabila jumlah calon yang sah hanya satu (tunggal), maka dilakukan tahap aklamasi. 


2. Tahap pemilihan 
a. Pemilihan dilakukan apabila terdapat 2 (dua) calon atau lebih yang dinyatakan memenuhi 
syarat dan lolos tahap pencalonan. 
b. Apabila calon ketua yang dinyatakan lolos pencalonan hanya satu calon, maka ditetapkan 
sebagai ketua terpilih. 
c. Apabila pada tahap pemilihan ketua terdapat suara terbanyak yang sama, maka 
dilakukan pemilihan ulang hanya pada calon-calon yang memperoleh suara terbanyak 


KONFERCAB va 


Yeadensi te Sera DC TOM APN Nyanth 


d. Apabila dalam pemilihan ulang terdapat suara yang sama, maka dilakukan lobi yang 
difasilitasi oleh Pimpinan Sidang Konfercab. 


BAB IV 
KARTU SUARA DAN KEABSAHAN 
Pasal 5 
1. Kartu suara untuk Pemilihan Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Nganjuk disediakan 
oleh Panitia Konfercab XXIII. 
2. Kartu suara kosong dan berstampel IPNU Cabang dan panitia. 


Pasal 6 
1. Suara dinyatakan sah apabila menulis nama salah satu calon pada kartu suara. 
Suara dinyatakan tidak sah apabila tertulis dua atau lebih nama calon. 


BAB V 
FORMATUR 
Pasal 7 
1. Formatur berjumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari Ketua terpilih, Ketua demisioner dan 
5 (lima) orang dari peserta konferensi Cabang. 
2. 5 (lima) Anggota Formatur dipilih oleh Ketua Terpilih dan disepakati oleh Peserta Konfercab 
mewakili zona masing-masing. 
3. Pembagian Zona sebagaimana ayat 2 terdiri dari: 
a. Zona 1 : Wilangan, Sawahan, Berbek, Ngetos 
. Zona 2 : Loceret, Nganjuk, Pace, PKPT Dipo 
Zona 3 : Bagor, Rejoso, Gondang, Sukomoro, Ngluyu 
. Zona 4 : Lengkong, Patianrowo, Baron, Jatikalen, PKPT STIKDAM 
. Zona 5 : Ngronggot, Prambon, Tanjunganom, Kertosono, PKPT STAIM Nglawak 


0 a00 


Pasal 8 
1. Ketua terpilih selaku Ketua Formatur, dibantu oleh Anggota Formatur menyusun dan 
menetapkan personalia Pengurus Harian Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Nganjuk. 
2. Penyusunan dan Penetapan personalia Pengurus Harian Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten 
Nganjuk selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah berakhirnya Konfercab XXIII IPNU 
Kabupaten Nganjuk. 


BAB VII 
PENUTUP 
Pasal 9 
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan 
peserta Konfercab XXIII IPNU Kabupaten Nganjuk. 
Ditetapkan di : Ngronggot 
Pada tanggal : 24 Sya'ban 1442 H 


28 Maret 2021 M 
Pukul aa WIB 
PIMPINAN SIDANG PLENO VI 


Ketua Sekretaris Anggota 


K@NFERCAB va 


Yendonsi tee Sera DC TOM TApNd Nyanjlh 


DRAF SURAT KEPUTUSAN 
Nomor: 07/konfercab/XXIII/IPNU/I1I/2021 
Tentang 
PENGESAHAN HASIL SIDANG PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR 
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
KABUPATEN NGANJUK MASA KHIDMAT 2021 - 2023 


Bismillahirrahmanirrahim 
Pimpinan Sidang Pleno VI Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten 
Nganjuk setelah : 
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan anamah Konferensi Cabang Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dipandang perlu untuk menetapkan 
Ketua terpilih masa Khidmad 2021 — 2023.: 
2. Bahwa untuk menyusun dan menetapkan Pesonalia Pengurus Harian PC 
IPNU Kabupaten Nganjuk masa Khidmat 2021-2023 diperlukan Tim 
Formatur. 
3. Bahwa untuk melegitimasi Amanah Konferensi Cabang Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk perlu dikeluarkan Surat Keputusan 
Mengingat 1 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU BAB X Pasal 21, 
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU BAB XIII Pasal 35. 
Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Sidang Pemilihan Ketua dan formatur pada 
Sidang Pleno VI Konferensi Cabang XXIII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 
Kabupaten Nganjuk. 
Maka dengan senantiasa memohon taufig, hidayah dan ridlo Allah SWT. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 1. Mengesahkan dan memberikan mandat Kepada Rekan 
sman aan selain sebagai Ketua PC IPNU Kabupaten 
Nganjuk masa khidmat 2021-2023, dengan harapan semoga mampu 
mengemban amanat Konfercab XXIII IPNU Kabupaten Nganjuk dengan 
sebaik-baiknya: 

2. Memberikan mandat kepada Tim Formatur sebagaimana terlampir, untuk 
menyusun dan menetapkan personalia Pengurus Harian PC IPNU 
Kabupaten Nganjuk Masa Khidmat 2021-2023 : 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau 
kembali jika terdapat kekeliruan. 


Wallahulmuwafig Ila Agwamit tharieg 
Ditetapkan di : Ngronggot 
Pada tanggal : 24 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 
Pukul 2 JAM sanakkkaaaaan WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 


Ketua Sekretaris Anggota 


KONFERCAB Pad 


Panai tage ega ME TING TAANG Nyangh 


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN 
Nomor: 06/konfercab/XXIII/IPNU/III/2021 


PENGESAHAN KETUA 
PC. IPNU KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2021-2023 
DAN TIM FORMATUR 


TIM FORMATUR 


Oa an amanat ( Ketua Terplih /Ketua Formatur) 
9. Ahmad Syafi'i Sulaiman ( Ketua Demisioner ) 

DO sena ne ema (Zona1) 

AB na an Pn (Zona II ) 

IL2,, sn oeisnrtusakae email (Zona III ) 

AA na nan (Zona IV) 
Aa (Zona V) 


Ditetapkan di : Ngronggot 

Pada tanggal : 24 Sya'ban 1442 H 
28 Maret 2021 M 

Pukul Pane anna WIB 


PIMPINAN SIDANG PLENO 


Ketua Sekretaris Anggota 


KONFERCAB va 


Yani te bara MC TAN TAK Nyanjtik 


BERITA ACARA 
PEMILIHAN KETUA PC. IPNU KABUPATEN NGANJUK 
MASA KHIDMAT 2021 — 2023 


Pada hari Ahad tanggal 28 Bulan Maret 2021, pukul ......... WIB, telah dilaksanakan pemilihan 
Ketua Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dan Tim Formatur, 
yang bertempat di PP Ulul Albab Ngronggot dengan melalui tahapan sebagai berikut : 


1. Tahap Pencalonan 
Dalam tahap pencalonan, terdapat beberapa nama calon sebagai berikut: 
NO NAMA ALAMAT JUMLAH SUARA 


SIwWINI- 


5 
Suara tidak sah Banana an aa 
Jumlah total suara NB ena nana 


Dari tahap pencalonan maka terpilih calon Ketua PC. IPNU Kabupaten Nganjuk sebagai 
berikut: 
NO NAMA ALAMAT JUMLAH SUARA 


UAwINe 


2. Tahap Pemilihan 
Dalam tahap pemilihan, terpilih Ketua PC IPNU Kabupaten Nganjuk Masa Khidmat 2021 — 
2023 adalah: 
No. NAMA ALAMAT JUMLAH SUARA 
1 


KONFERCAB Pad 


Te kB TAN TAAT Tya 


3. Pemilihan Tim Formatur 
Dalam forum pemilihan Tim Formatur PC IPNU Kabupaten Nganjuk dari masing-masing 
daerah pengkaderan adalah sebagai berikut: 


No. NAMA ALAMAT DAERAH 
PENGKADERAN 

Ketua Terpilih 

Ahmad Syafi'i Sulaiman Ngronggot Ketua Demisisoner 

Zona I 

Zona II 

Zona III 

Zona IV 

Zona V 


SJOAOlUA WNI 


Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
Ngronggot, 28 Maret 2021 


PIMPINAN SIDANG PLENO 


Ketua Sekretaris Anggota 


KONFERCAB XXUIi 


Transformasi Pelajar Bangun Ig Innu Inanu nyanjuk 


XIII. KUMPULAN BERITA Prcgesivitas Organisasi 


IPNU-IPPNU Nganjuk Saatnya Menjawab Tantangan Zaman 
Senin 8 April 2019 09:00 WIB 


Pelantikan PC IPNU-IPPNU Nganjuk 2018-2020 Pelantikan PC IPNU-IPPNU Nganjuk 2018-2020 


Nganjuk, NU Online 

Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 
Ahmad Syafi'i Sulaiman mengatakan, IPNU-IPPNU sudah saatnya menjawab tantangan zaman, mengawal 
pelajar Indonesia dalam menjalani proses pembelajaran dan sekaligus membentengi mereka dari ancaman 
era revolusi industri 4.0, deradikalisasi, dan terosisme. 


Hal itu disampaikan pada pelantikan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2018-2020 di 
Gedung Anjuk Ladang Nganjuk, Ahad, (7/04). 


“Kita berharap IPNU-IPPNU Nganjuk ke depan akan menjadi organisasi yang benar-benar bisa memberikan 
sumbangsih tepat dan berguna untuk masa depan bangsa dan negara, khususnya untuk para pelajar,” 
katanya. 


Kepada seluruh pengurus, Syafi'i berpesan bahwa ini adalah awal untuk melakukan ribuan langkah selama 
dua tahun ke depan. Dia mengajak agar saling memperkuat ikatan untuk sukseskan seluruh program kerja 
yang telah ditetapkan. 


Terpilihnya Ahmad Syafi'i Sulaiman dan Siti Zakiyaturrofi'ah sebagai Ketua Pimpinan Cabang (PC) IPNU- 
IPPNU Kabupaten Nganjuk pada Konferensi Cabang tanggal 29-30 Desember 2018 lalu. 


Hadir dalam pelantikan Sekretaris Jenderal PP IPNU Mufarrihul Hazin, Ketua PW IPNU Jawa Timur 
Choirul Mubtadi'in, Ketua PW IPPNU Jawa Timur Nurul Hidayati, jajaran PCNU Nganjuk, dan Banom, 
serta alumni. 


Pewarta : Syarif Dhanurendra 
Editor : Muiz 
Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/104523/ipnu-ippnu-nganjuk-saatnya-menjawab-tantangan-zaman- 


KONFERCAB XXUli 


P 
Tenar HTM TAN Tan 


IPNU-IPPNU Nganjuk: Kemah Santri Perkuat Nilai-Nilai Islami 
Minggu, 27 Oktober 2019 


NGANJUK-JATIM. Ratusan santri yang tergabung di IPNU — IPPNU Cabang Nganjuk, 
menyelenggarakan kegiatan kemah santri selama 2 (dua) hari (Sabtu dan Minggu) dilapangan Kelurahan 
Payaman Kecamatan Nganjuk yang dimulai pada Sabtu (26/10/2019). 


“Kemah santri ini diikuti oleh 392 peserta yang terdiri dari 49 tim, yang mana di setiap tim terdiri dari 8 
orang. Adapun peserta tersebut berasal dari anggota IPNU — IPPNU se-kabupaten Nganjuk diantaranya 
IPNU — IPPNU Berbek, Nganjuk, Bagor, Gondang, Tanjunganom, Rejoso dan Sawahan serta Kecamatan 
lainnya,” kata Ketua Pelaksana Kemah Santri Ahmad Zainul Hasan. 


Dikatakan, Kemah Santri ini banyak kegiatan-kegiatan yang menanamkan nilai-nilai Islam Aswaja. “Kita 
hadirkan para Kiai dan pimpinan Aswaja NU Center Nganjuk untuk menjadi narasumber. Hal tersebut 
sebagai upaya penanaman nilai-nilai aswaja pada pelajar Nganjuk,” terangnya. 


Sebelumnya, kegiatan Kemah Santri ini diawali dengan upacara dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta 
dilanjutkan Yaalal Waton, dengan pimpinan upacara K.H. Bisri Hisyam, Ketua Tanfidziyah PCNU 
Nganjuk. Dalam sambutannya, K.H. Bisri Hisyam menyampaikan, tujuan pokok diadakan kemah santri ini 
adalah menumbuhkan sikap mandiri serta teguh berjuang menghadapi tantangan kebodohan, tantangan 
kemiskinan dan tantangan keterbelakangan, dan diharapkan memiliki nilai tambah bagi para peserta. 


“Peserta harus mampu mandiri, harus bisa diukur, harus ada nilai tambah yang dapat diambil dari kemah 
santri ini, karena kaluan adalah calon penerus bangsa dan negara,” sambutnya. 


Ketua Tanfidziyah PCNU Nganjuk ini juga berharap kepada peserta, agar menjadi calon generasi penerus 
yang mewarisi nilai nilai yang diajarkan oleh para kyai dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. 


Pewarta : Syarif Dhanurendra 
Sumber : hitps://pcipnuippnunganjuk.or.id/201/10/2 7/ipnu-ippnu-nganjuk-kemah-santri-perkuat-nilai- 
nilai-islami/ 


KONFERCAB XXUIi 


Tea DI TAN TOT yan 


IPNU IPPNU Nganjuk Gencarkan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dalam 
Rumah Tangga 
26 Desember 2019 


In 
Ih 
$ 


HA @MIBED MI NOTE 5 5 
BDLAL CAMERA 2019/12/26 1018 


NGANJUK — PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk gelar seminar Pendidikan Kepemimpinan Pemuda 
dalam Rumah Tangga (PKPRT), di MA Al Hidayah Termas Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang 
diprakarsai IPNU IPPNU, Kamis (26/12). 


Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 


M. Hafidz Romadhon, Wakil Ketua PC IPNU Nganjuk, juga selaku ketua panitia pelaksana, 
mengungkapkan, Kemenpora kini sedang gencar peningkatan kesehatan reproduksi bagi pemuda. 
Kerjasama dalam seminar ini merupakan wujud dari upaya meningkatkan kesehatan reprodoksi tersebut. 


“Acara ini adalah seminar PKPRT, terimakasih atas kerjasama Kemenpora dengan PC IPNU IPPNU 
Nganjuk. Antusiasme peserta luar biasa sekali, karena dari seluruh Indonesia hanya 18 titik, dan Nganjuk 
mendapatkan salah satunya. Sehingga peserta luar biasa, dari seluruh perguruan tinggi dan PAC se 
Kabupaten Nganjuk mengikuti acara ini, total lebih dari 200 peserta,” jelasnya. 


Sementara peserta hadir lebih dari 200 orang, berasal dari kader IPNU IPPNU Nganjuk yang telah berusia 
diantara 18-30 tahun, sesuai target dari Kemenpora. Hadir pula tamu undangan dari MWC NU Baron 
berserta banomnya, Kepala Sekolah MA Al Hidayah Ibu Hj. Suniyah Wahibah dan Kepala MTsN 4 
Nganjuk. 


Materi PKPRT sendiri berisi 4 (empat) pembahasan pokok, yaitu (1) Hukum Perkawinan dengan pemateri 
Asdep Abdul Rofur beserta 3 kabid dari Kemenpora, (2) Perlindungan Anak oleh Ibu Margareth AM yang 
juga pernah menjabat ketua PP IPPNU tahun 2009-2012, (3) Kesehatan Reproduksi disampaikan oleh Ema 
Rahma Yani, M.Kep. Ns. Sp. Kep. An, dan (4) Psikologi Pemuda disampaikan oleh Moh. Masyhuri, 
anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang kerap aktif pada kegiatan kepemudaan. 


Sementara itu Ketua PC IPNU Nganjuk Ahmad Syafii Sulaiman berharap, kolaborasi seperti ini tidak 
berhenti di sini, dan bersineri bersama terkait dunia kepemudaan. 


Sumber : https://pcipnuippnunganjuk.or.id/201 1 2/2 7/ipnu-ippnu-nganjuk-dan-kemenpora-gencarkan- 
pendidikan-kepemimpinan-pemuda-dalam-rumah-tangga/ 


KONFERCAB XXUIi 


Tense HI TATUI TAN TUjan ih 


Wabub Nganjuk: Berorganisasi Harus Melalui Proses 


Ahad 26 Januari 2020 20:30 WIB 


Ti ON 1 
PC IPNU IP 
KABU Ng 


Wakil Bupati Nganjuk (kanan) dan Ketua PC IPNU Nganjuk (Foto: NU Online/Syarif) 


Nganjuk, NU Online 
Wakil Bupati Nganjuk, Jawa Timur Marhaen Jumadi mengatakan, dalam berorganisasi, seorang kader 
penting memperhatikan sebuah proses. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul kader instan. 


"Organisasi mengajari kita untuk memperhatikan sebuah proses, proses untuk menjadi pemimpin untuk 
kritis, menghargai pendapat orang lain, peduli sesama, dan selalu belajar dan belajar," katanya. 


Hal itu diungkapkan saat membuka Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 
(IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Nganjuk dan Rapat Koordinasi Cabang 
(Rakorcab) Corp Brigade Pembangunan (CBP) dan Korp Kepnaduan Putri (KPP) Nganjuk, Sabtu (25/01). 


Dikatakan, seorang pemimpin akan menjadi tangguh jika melalui proses kepemimpinan dengan benar. 
"Harus melalui tahapan-tahapan yang ada dalam organisasi," tegasnya. 


Kang Marhaen juga bercerita bahwa dirinya juga belajar berorganisasi sejak kecil. "Saya sejak kecil (ikut 
organisasi, Red.), sejak masa sekolah, kuliah, hingga kini menjadi Wakil Bupati Nganjuk 2019-2024. Saya 
berpesan, untuk kader-kader IPNU-IPPNU untuk totalitas dalam berorganisasi. Manfaatkan betul 
berorganisasi IPNU-IPPNU ini dengan sungguh-sungguh," terangnya. 


Pewarta : Syarif Dhanurendra 
Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/1 15879 


KONFERCAB XXUIi 


Tea aa TT TAN yan 


IPNU-IPPNU Nganjuk Resmi Rilis Website Kekaderan 
3 Mei 2020 


t, 
p 5. 4 
N N 


Ketua IPNU Nganjuk Ahmad Syafi'i Sujainan dan Ketua IPPNU Nganjuk Siti Zakiyaturrofi'ah 
(santrinews.com/istimewa) 


NGANJUK — Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) — Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Nganjuk resmi merilis website baru. 


Website itu resmi dirilis di Kantor PC NU Nganjuk dan disiarkan langsung melalui akun instagram. “Dengan 
mengucap bismillahirrohmanirrohim, dengan ini website PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk resmi 
dilaunching,” kata Ketua IPPNU Nganjuk Siti Zakiyaturrofi'ah pada, Ahad 3 Mei 2020. 


Ketua PC IPNU Kabupaten Nganjuk Ahmad Syafi'i Sulaiman menerangkan, website tersebut dapat 
digunakan sebagai tempat meningkatkan kreativitas kader IPNU-IPPNU. “Kader-kader dapat meningkatkan 
skillnya dalam hal kepenulisan, mulai dari jurnalistik, sastra, fotografi, desain grafis, dan videografi,” kata 
Syafr'i. 

Syafi'i menjelaskan, pengelolaan websit sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Pers dan Penerbitan 
(LPP) PC IPNU Kabupaten Nganjuk yang konsen dibidang tersebut. 


“Selanjutnya, konsekuensi atas tugas ini, LPP harus membentuk Tim Redaksi untuk menejerial website dan 
melaporkan kepada kami selaku Ketua PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk secara berkala,” terangnya. 


Disamping itu, Direktur LPP PC IPNU Kabupaten Nganjuk, Muhammad Syarifuddin mengatakan bahwa, 
website PC akan membuka pendaftaran Tim Redaksi selama 7 x 24 jam. 


“Kepada seluruh kader IPNU-IPPNU se-Kabupaten Nganjuk yang memiliki minat dan bakat kepenulisan 
kami buka untuk daftar menjadi Tim Redaksi,” kata Syarifuddin. 


Setiap PAC dan PKPT, sambungnya, harus aktif membangun konten-konten positif dan narasi yang sejuk di 
ruang publik melalui website itu. “Pintu penerbitan informasi atau karya tulis nanti bisa satu pintu ke 
kontributor di masing-masing wilayahnya,” pungkasnya. 


Laman www.pcipnuippnunganjuk.or.id itu memuat rubrik Kolom PAC News, PKPT News, PR News, PK 
News. Setia rubrik memuat artikel yang relevan dengan setiap jenjang kepengurusan IPNU-IPPNU. 
(muhjrus/ari) 


Sumber: https://jatim.santrinews.com/ipnu-ippnu-nganjuk-resmi-rilis-website-kekaderan/ 


K@NFERCAB XXIII 


Yeadonsi tee Sera DC TON TApNd Nyanth 


IPNU-IPPNU Nganjuk Pertegas Keanggotaan Melalui KTA 
Senin 4 Mei 2020 10:00 WIB 


PC IPNU-IPPNU Nganjuk, Jatim sosialisasi pembuatan KTA melalui daring (Foto: NU Online/Syarif) 


Nganjuk. NU Online 

Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) — Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
(IPPNU) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pertegas dan kuatkan keanggotaan melalui Kartu Tanda Anggota 
(KTA). 


“Kartu Tanda Anggot IPNU-IPPNU ini berfungsi untuk memperkuat identitas dan legalitas anggota IPNU - 
IPPNU,” kata Ketua PC IPNU Nganjuk, Ahmad Syafi'i Sulaiman kepada NU Online, Ahad (3/5). 


Dikatakan, program KTA berjalan sejak Ahad dan seterusnya. Pihaknya telah melakukan sosialisasi di 
Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nganjuk melalui live streaming instagram. 


“Seluruh PAC IPNU-IPPNU se-Kabupaten Nganjuk sudah dapat turba ke group-group whatsapp internal 
untuk melakukan pendampingan kepada ranting dalam rangka mengisi persyaratan pembuatan KTA,” 
terang pemuda asal Cengkok-Ngronggot tersebut. 


Ketua PC IPPNU Nganjuk Siti Zakiyaturrofi'ah menjelaskan, program KTA selain merupakan program 
yang perlu digarap dengan gotong-royong juga sekaligus berfungsi sebagai identitas anggota. 


“PC memfasilitasi pembuatan KTA, sedangkan pimpinan di tingkat PAC, PKPT, PR, dan PK diharapkan 
untuk turut serta mensosialisasikan program ini di ranah masing-masing agar seluruh anggota dapat 
mengetahui informasi ini,” kata pemudi yang akrab disapa Rofi” tersebut. 


Wakil Ketua I PC IPNU Nganjuk, Muhammad Nuruddin menjelaskan, pembuatan KTA merupakan 
program nasional dari Pimpinan Pusat IPNU dan seharusnya didukung oleh seluruh pengurus IPNU di 
semua tingkatan. 


“Meskipun ini program pimpinan pusat, pimpinan cabang akan menerima manfaat yakni kepastian jumlah 
anggota IPNU di Kabupaten Nganjuk” kata Wakil Ketua I PC IPNU Nganjuk, Muhammad Nuruddin. 


Dikatakan, PC IPNU-IPPNU Nganjuk memandang perlu untuk menurunkan program dari pusat agar hak 
anggota untuk mendapatkan KTA bisa terpenuhi. 


Kontributor: Syarif Dhanurendra 
Editor: Abdul Muiz 
Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/1 19729/ipnu-ippnu-nganjuk-pertegas-keang gotaan-melalui-kta- 


KONFERCAB XXUIi 


Tea DI TAN TOT yan 


Diklat Persidangan, Solusi Pelajar NU Nganjuk Lahirkan Pimpinan Sidang yang Kompeten 
Minggu, 6 September 2019 


Nganjuk, Media IPNU 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) ialah organisasi 
yang memiliki forum-forum penting berbentuk persidangan. Setiap sidang yang diselenggarakan akan 
melahirkan keputusan-keputusan penting untuk masa depan organisasi. 


Hal inilah yang melatari diadakannya Diklat Persidangan oleh Pimpinan Cabang (PC) IPNU IPPNU 
Kabupaten Nganjuk, pada Minggu (06/09) lalu. 


“Kader IPNU IPPNU harus paham teknik persidangan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam 
persidangan,” ungkap ketua PC IPNU Kabupaten Nganjuk, Ahmad Syafi'i Sulaiman saat sambutan 
pembukaan. 


Mahasiswa IAIN Kediri tersebut mengatakan bahwa diklat ini sangat penting, karena IPNU IPPNU itu ada 
kongres, konferensi, dan rapat anggota, sebuah forum yang selalu dihadapi di setiap periode. 


“Ada yang beperan sebagai pimpinan sidang dan peserta sidang, kedua pihak tersebut harus paham teknik 
memimpin sidang. Jadi bukan hanya pimpinan sidang saja yang paham,” imbuhnya. 


Kemudian, pemateri diklat M. Syarifuddin menegaskan bahwa kongres, konferensi, dan rapat anggota 
adalah forum tertinggi organisasi. Jadi harus dihargai dengan persidangan yang baik dan mekanisme yang 
jelas. 


“Menjadi pimpinan sidang dalam konferensi memang membanggakan, namun harus kita sadari, bahwa 
forum konferensi adalah forum yang sakral dan terhormat, bukanlah forum yang main-main. Kita harus 
punya bekal berupa wawasan tentang persidangan,” jelas mahasiswa Universitas Negeri Malang itu. 


Dikatakan Syarifuddin, konsekuensi jika pimpinan sidang tidak paham teknik persidangan maka akan terjadi 
kerancuan dan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan, begitu pula jika peserta sidang tak 
mengerti mekanisme pengambilan keputusan maka akan terjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. 


“Maka semua pihak dalam persidangan perlu mengerti apa itu opsi, justifikasi, afirmasi, lobyying, dan 
voting. Termasuk juga istilah peserta penuh, peserta peninjau, walk Out, dan deadlock juga perlu dipahami,” 
tambahnya. 


Kontributor: Syarif Dhanurendra 
Editor: Mat Hesim Azhari 


Sumber: https://www.ipnu.or.id/diklat-persidangan-solusi-pelajar-nu-nganjuk-lahirkan-pimpinan-sidang- 
yang-kompeten/ 


KONFERCAB xxl 


4 
Teten Pe Sanga MI TA IAONG NAN 


Dapat Bantuan Mobil Operasional dari Aisyah Lilia, 
IPNU-IPPNU Nganjuk Terharu dan Berterima Kasih 
13 Agustus 2020 


TEE 
PAN ASPIRASI MASYARAKAT - RESES im 2020, 
DPRD PROVINSI JAWA TIMUR MASA JARATAN 20192024 
$ ira. . HI. AISYAH LILIA A AGUSTINA, M. MSI | 


2 “ sah EKA PEILAMAN PATI 41 OKAN mp ut mna 


Jatimpost.com- Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri 
Nahdlatul Ulama (PC IPNU IPPNU) Kabupaten Nganjuk mendapatkan bantuan mobil operasional Toyota 
Avansa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui usulan Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Hj 
Aisyah Lilia Agustina. Mobil operasional tersebut diserahkan dalam acara serap aspirasi yang dilakukan 
Aisyah Lilia di Desa. Rowoharjo Kec. Prambon Kabupaten Nganjuk (13/9). 


Ketua IPPNU Nganjuk Siti Zakiyaturrofi'ah menyampaikan rasa syukur dan terharu karena mendapatkan 
bantuan mobil operasional yang sudah dinanti-nantikan oleh organisasinya. Mobil operasional tersebut 
untuk menunjang kerja-kerja keorganisasian seperti konsolidasi dan koordinasi IPNU IPPNU cabang ke 
tingkat ranting se wilayah Nganjuk. 


“Kami berterima kasih sekali dan sangat terharu. Mobil ini pemberian Hj Aisyah Lilia Agustina yang tak 
lain pembina kita. Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim,” ungkapnya. 


Kepedulian yang ditunjukkan oleh Aisyah Lilia, kata Zakiyah, semakin menambah semangat kader-kader 
muda NU untuk terus melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. 


Sementara itu, Aisyah Lilia berharap para pengurus dan kader IPNU dan IPPNU untuk giat dalam 
menjalankan kerja-kerja keorganisasian. Ia memberikan bantuan mobil operasional karena menganggap 
IPNU dan IPPNU sangat membutuhkan. 


“Bantuan mobil atas dasar kebutuhan. Selain itu kami juga sudah banyak membantu lembaga kesenian, 
lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui program 
yang ada,” ungkapnya. 


Politisi PKB Jatim itu menjelaskan bahwa partainya hingga hari ini tetap berkomitmen memperjuangkan 
kepentingan umat dengan menghadirkan kebermanfaatan seperti kebijakan dan program yang pro terhadap 
masyarakat. 


Sumber: https://jatimpost.com/dapat-bantuan-mobil-operasional-dari-aisyah-lilia-ipnu-ippnu-nganjuk- 
terharu-dan-berterima-kasih/ 


KONFERCAB XXIII 


Tea aa TAM TAN yan 


Screening Selesai, IPNU IPPNU Nganjuk Siap Lahirkan Kader Pemimpin 
6 Januari 2021 


NGANJUK-JATIM. Latihan Kader Utama atau Lakut Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) — Ikatan 
Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) akan segera digelar di Kabupaten Nganjuk. 


“Lakut akan diselenggarakan di SMK Al Khoiriyah Baron pada tanggal 14-17 Januari 2021 mendatang,” 
kata Ketua Pelaksana Lakut M. Hafidz Romadhon. 

Dikatakan, Lakut merupakan jenjang Kaderisasi tertinggi di IPNU-IPPNU. “Karena ini merupakan jenjang 
kaderisasi tertinggi, maka screening untuk mengikuti Lakut juga wajar jika sangat diperketat,” terangnya. 


Waka. Kaderidsasi PC IPNU Kabupaten Nganjuk M. Fighy Setiyo Budi menegaskan bahwa Lakut bukanlah 
pelatihan yang bisa dianggap remeh. Sebab pelatihnya langsung dari Pimpinan Wilayah dan outputnya ialah 
menjadi kader kempimpin. 


“Selain seleksi administrasi, Pimpinan Wilayah juga telah melakukan seleksi wawancara atau screening. 
Dari screening tersebut PW akan mengetahui psikologi calon peserta dan seberapa kompeten calon peserta 
ini layak menjadi peserta Lakut,” terang Fighy. 


Screening calon peserta Lakut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 Januari yang lalu. Dan kemarin 
(07/01) telah diumumkan nama-nama yang lulus seleksi. Tahap ini adalah tahap terakhir, jadi yang lulus 
sudah sah menjadi peserta Lakut. 

Ketua PC IPNU Kabupaten Nganjuk, Ahmad Syafii Sulaiman, berharap kepada 20 peserta yang telah lulus 
seleksi Lakut ini bisa aktif dalam pelatihan dan serius dalam mengikuti materi. 


“Selain aktif dalam pelatihan, saya berharap kepada semua peserta Lakut agar berkontribusi aktif dalam 
memajukan IPNU-IPPNU, memberikan gagasan-gagasan segar baik untuk PAC masing-masing, PC, PW, 
maupun PP,” jelasnya Syafii. 


Berikut ini 20 nama-nama peserta Lakut 2021 PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk: (1) A. Nur Fauzan, (2) 
Sofatul Zakia, (3) Latif Mubasyir, (4) M. Igbal Zakariya, (5) Badrus Sholeh, (6) A. Yusril Ihza, (7) Tasyiful 
Ibad, (8) Yusup Kusumo, (9) Ullya Icha Putri N, (10) Siti Rida Septiana, (11) Ni'matul Layliyah, (12) Irma 
Khoirun Nisa, (13) Maya Nailul Muna, (14) Hidayatul A'yuni, (15) Nur Lailis Hidayah, (16) Devi Widya S, 
(17) Nadya Ainun Nikmah, (18) Miftahul Inayah, (19) Rofa Faizah, (20) Siti Diah A. P. L. 


Redaksi: Syarif Dhanurendra 
Sumber: https://pcipnuippnunganjuk.or.id/2021/01/08/screening-selesai-ipnu-ippnu-nganjuk-siap-lahirkan- 
kader-pemimpin/ 


KONFELRCAB oi 


Tea TOT TAAT Nani 


Lakut Nganjuk sebagai Gemblengan Kader Pemimpin 


NGANJUK-JATIM. Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2018- 
2020 telah sukses menyelenggarakan Latihan Kader Utama. 


“Alhamdulillah, Lakut telah tuntas,” kata Ketua Steering Committe Moh. Fighy Setiyo Budi, 
Minggu (17/01). 


Dikatakan, Lakut diikuti oleh 20 peserta dengan proses seleksi yang sangat ketat. Mulai dari seleksi 
administrasi hingga seleksi wawancara oleh Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur. 


Berikut ini 20 nama-nama peserta lakut 2021 PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk: (1) A. Nur 
Fauzan, (2) Sofatul Zakia, (3) Latif Mubasyir, (4) M. Igbal Zakariya, (5) Badrus Sholeh, (6) A. 
Yusril Ihza, (7) Tasyiful Ibad, (8) Yusup Kusumo, (9) Ullya Icha Putri N, (10) Siti Rida Septiana, 
(J1) Ni'matul Layliyah, (12) Irma Khoirun Nisa, (13) Maya Nailul Muna, (14) Hidayatul A'yuni, 
(15) Nur Lailis Hidayah, (16) Devi Widya S, (17) Nadya Ainun Nikmah, (18) Miftahul Inayah, 
(19) Rofa Faizah, (20) ) Siti Diah APL. 


“Selama 4 hari, seluruh kader terbaik IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk tersebut digembleng oleh 
Instruktur dari PW IPNU IPPNU Jawa Timur. Selain itu, dihadirkan pula narasumber-narasumber 
yang berkompeten sesuai materi masing-masing,” terang Fighy sapaan akrabnya. 


Disamping itu, Ketua PC IPNU Kabupaten Nganjuk Ahmad Syafi'i Sulaiman berpesan kepada ke- 
20 peserta Lakut untuk tidak berhenti berjuang di IPNU-IPPNU. 


“Ini adalah langkah pembukaan. Setelah pelatihan ini, kalian akan mendapat tugas penting sebagai 
Kader Pemimpin sebagaimana output dan target dari Lakut dalam pedoman kaderisasi,” terang 
Syafi'i. 


Redaksi: Syarif Dhanurendra 
Sumber: https://pcipnuippnunganjuk.or.id/2021/01/1 7/lakut-ipnu-ippnu-nganjuk-sebagai- 
gemblengan-kader-pemimpin/ 


KONFERCAB vi 


Yeadensi toge Sera DC TOM APN Nyanth 


Konfercab XXIII IPNU IPPNU Nganjuk Diharap Mampu Lahirkan Pemimpin Responsif 


NGANJUK, NU Online. Sidang Komisi Konferensi Cabang (Konfercab) XXIII Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Nganjuk 
telah sukses dilaksanakan di SMK NU Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (21/03). 


“Sidang Komisi ini kita laksanakan pada pra-Konfercab atas saran berbagai pihak, termasuk saran 
dari Rois Suriyah PCNU Kabupaten Nganjuk KH. Ali Mustofa Said,” kata Ketua Streering 
Committee Konfercab XXIII IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk M Syarifuddin di lokasi Sidang 
Komisi, Minggu (21/03). 


Kata Syarif, Sidang Komisi ialah sidang yang substansinya sangat penting, yakni merumuskan 
grand design organisasi untuk dua tahun ke depan dan jangka yang lebih panjang. 


Dikatakan, Konfercab XXIII IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk dilaksanakan dua tahap, yaitu 
Sidang Komisi tanggal 21 Maret 2021 dan Sidang Pleno tanggal 28 Maret 2021. 


“Sidang Komisi sudah selesai, besok minggu (28/03) akan langsung kita Pleno-kan,” kata 
mahasiswa Universitas Negeri Malang tersebut. 


Ketua PC IPNU Kabupaten Nganjuk, Ahmad Syafi'i Sulaiman, mengatakan bahwa Konferensi 
Cabang tahap kedua pada Minggu depan akan diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan 
dan satuan terpisah antara IPNU dan IPPNU. 


“Saya harap semua kader IPNU-IPPNU sadar dengan kondisi pandemi saat ini, sehingga 
Konfercab dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas 
untuk kemajuan organisasi,” kata Ahmad Syafi'i Sulaiman di kediamannya, Selasa (22/03). 


Tema yang diusung oleh Pimpinan Cabang (PC) IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk dalam 
Konfercab kali ini ialah “Transformasi Pelajar Bangun Progresivitas Organisasi”. 


Berdasarkan tema tersebut, Syafi'i berharap, Ketua PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk yang 
akan datang bisa menjadi nahkoda pembawa perubahan sesuai perkembangan zaman. “IPNU- 
IPPNU harus responsif terhadap perkembangan zaman,” tukasnya. 


daksi: Syarif Dhanurendra 


//www.nu.or.id 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB oa 


Trasonas tag Saga TP TAN IMAN Nganjuk 


CATATAN 


KONFERCAB 
XXI 
PC. IPNU IPPNU NGANJUK 


TRANSFORMASI PELAJAR BANGUN PROGRESIVITAS ORGANISASI 


